TNI 0 


Rp23.800 # 1 CD 


Menjual Jasa SMS, 
WAP, Web, dan E-mail 


al “ 
Wa rg da Ti E | IE Ip M Bekerja dengan CVS 
m Membangun Aplikasi 

dengan StarOffice 
BASIC (1) 

m Pemrograman Modul 
Python 

MzSetup Xandros Versi 2 


L : 4 — 0 2 Del 
Menerbangkan "3 2 —d a Bau dana 
Helikopter SAR Ka 


Mm Menjadikan XMMS 
Lebih Menarik 

mM Meningkatkan Kinerja 
Multimedia dengan 
Tuning Kernel 


m Membuat Studio 
Rekaman 


8199 51521301063 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Knoppix untuk Pemilu 


milis, beberapa teman mempertanyakan 
apakah Linux Knoppix sanggup 
menggantikan MS Windows XP dan MS 
Office? Pertanyaan lainnya, apakah para 
operator dapat menggunakan Linux 
Knoppix? “Memakai Windows saja sudah 
susah, apalagi Linux.” kata teman yang 
lain. 

Ini sangat memungkinkan dan sangat 
mudah dilakukan, bila keputusan itu dibuat 
sebelum masa penghitungan suara. 
Knoppix dapat di-remaster agar bisa 
mengenali semua komponen komputer, dan 
pada saat booting langsung menjalankan 
progam penghitungan suara, misalnya 
OpenOffice. Knoppix dan Open0Office tidak 
berbeda jauh dengan Windows dan MS 
Office, sehingga tidak membutuhkan 
banyak waktu untuk melatih operator. 


alam suasana hiruk-pikuk pasca 

Pemilu legislatif 2004, kami 

menerima beberapa pertanyaan 
tentang peran teknologi informasi dalam 
penghitungan suara. Inti semua 
pertanyaannya adalah, mengapa software 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


untuk Pemilu itu tidak menggunakan sistem 
operasi dan program berbasis Linux? 
Sebuah e-mail dari seorang operator di 
suatu kecamatan menggelitik kami untuk 
membuat tulisan ini. la mengusulkan agar 
diizinkan menggunakan Linux Knoppix yang 
dijalankan dari CD untuk menggantikan 
fungsi Windows dalam komputernya yang 


Di masa depan, kalau Windows dan MS 
Office tetap dipertahankan, paling tidak 
Knoppix dan OpenOffice atau program 
Linux dan open source yang lain dapat 
dijadikan sebagai cadangan. Windows 
berjalan dari harddisk, sedangkan Knoppix 
berjalan dari CD. Linux juga dapat 
mengambil alih tugas Windows, misalnya 


bila Windows rusak atau terkena virus. 
Pemilu 2004 belum usai. Semoga saja, 
semua masalah komputer pemilu dapat 
teratasi sebelum batas akhir penghitungan 
suara. Jika komputer masih belum optimal 
dalam pemilu legislatif, masih ada pemilu 
presiden dan wakil presiden. Apakah KPU 
akan melirik dan menggunakan Linux untuk 
penghitungan suara yang akan datang? Kita 
tunggu saja!A 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


sedang bermasalah. 

Tidak mudah menjawab pertanyaan- 
pertanyaan itu. Bisa jadi kami dicurigai ingin 
mengacaukan Pemilu, bila kami katakan, 
“Boot komputer dengan CD Knoppix." 
Kalau ide kami itu ingin dijalankan, tentu 
akan menimbulkan persoalan baru, kapan 
dan bagaimana mengirim CD Knoppix ke 
seluruh kecamatan, mengingat saat itu 
penghitungan suara sudah dimulai. 

Ketika hal ini kami posting ke sebuah 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat Redaksi: 
Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok Waluyatmoko 
(Manager), Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX MEI 2004 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


-LINU2 


Komersialisasi 
Linux 


Beberapa penyedia Linux kini 
memfokuskan dirinya untuk layanan 
yang lebih baik. Konsekuensinya, kita 
harus bayar. Bagaimana kita melihat 
semua ini sebagai hal yang positif? 


Broad Lanner Wave | Cervisia 2.0 Search And Rescue 
Wi reless Proyek besar tidaklah mungkin Ketika terjadi kecelakaan yang 

Lab kami kedatangan peranti jaringan dikerjakan sendiri. Butuh banyak mengakibatkan korban, kita sering 
nirkabel dengan chipset ADM8211C pihak untuk menyelesaikannya. melihat tim SAR bekerja keras 
produksi ADMTek. Paket produk ini Sementara, semakin banyak pihak untuk menyelamatkan korban- 
dilengkapi dengan dua jenis antena, yang terlibat... korban tersebut. 


yaitu antena yang mempunyai 
dudukan sendiri dan antena batang... 


pa 


H-5 k 


O3 6385 KomONNe te Ukvaons BSI 


4” InroLINUX MEI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 
ULASAN CD 

Mencoba Lorma "Fedora" Linux 6 
SURAT PEMBACA 10 
BERITA 


SourceForge.net Layanan Gratis 12 
untuk Pengembang Open Source 
Xandros Desktop Linux 2.0 12 
Berbagai Perusahaan Telematika12 
Memakai MySOL 

Sharp Meluncurkan Produk PDA 13 
dengan Sistem Operasi Linux 

Sun Microsystems dan 13 
Microsoft Rujuk 

Corel WordPerfect akan 1 
Kembali Tersedia di Linux 


OPINI 

Budi Rahardjo: 14 
Etika, Etika, Etika 

Michael S. Sunggiardi: 15 
Sun Turun ke Pelanggan 

Rumahan 


KLINIK 18 


ULASAN 

Pengantar: Multimedia dan 22 
Komunikasi Nirkabel 

Broad Lanner Wave Wireless — 23 
LAN PCI Adapter 

ProLink Wireless Broadband 23 
Router 


ProLink PixelView PlayTV 
MPEG2 

Leadtek WinFast TV 2000 XP 
Deluxe Edition 

Billionton Bluetooth 56K 
Wireless Modem 

HP Photosmart 945 
Cervisia 2.0 

Sc 7.13 

TuxCards 1.1 

Search And Rescue 
Simutrans 


BISNIS 
Menjual Jasa SMS, WAP, Web, 
dan E-mail Bersama Linux 


KOMUNITAS 


FEATURE 
Warnet dan Wargame Linux 


TUTORIAL 

Bekerja dengan CVS 
Membangun Aplikasi dengan 
StarOffice BASIC (1) 
Pemrograman Modul Python 
Setup Xandros Versi 2 Deluxe 
Berkomunikasi dengan Aman 
Menjadikan XMMS Lebih 
Menarik 

Meningkatkan Kinerja 
Multimedia dengan 

Tuning Kernel 

Membuat Studio Rekaman 


24 


47 


48 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 


melihat Ulasan “Linux Ready”. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


“Linux Ready”, yaitu: 


Leadtek WinFast 
TV2000XP Expert 


ASUS TV FM Card 


"833 “ 


Compro Technology 


VideoMate TV Gold Plus 


www.infolinux.web.id 


Dari 
Mencoba-coba 
Menjadi Bisa 


Untuk menjadi seorang 
profesional Linux, tidak 
selalu membutuhkan 
biaya besar. Dengan niat 
yang kuat dan terus 
berusaha, Irvan berhasil 
melewati perjalanan 
panjang dari seorang 
pemula hingga menjadi 
system administrator. 


InroLINUX MEI 2004 5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Mencoba Lorma 
“Fedora" Linux 


Hilangnya versi download Linux Red Hat, membuat para pengembang 
distro semakin kreatif. Fedora Core, sebagai pengganti Linux Red Hat 
yang dikembangkan para programer Red Hat bersama komunitas Linux 
secara terbuka, telah memiliki turunan. Salah satunya adalah LormaLinux. 


idak seperti Fedora Core “asli” yang 

membutuhkan tiga CD untuk insta- 

lasi, LormaLinux Winux.lorma.edu) 
hanya berupa sebuah CD. Distro yang 
dikembangkan oleh lembaga pendidikan 
Lorma Colleges ini merupakan kompilasi 
ulang dari kode program Fedora atau Red 
Hat, khusus untuk 1686 atau prosesor kelas 
Pentium III ke atas. 

Program untuk instalasi LormaLinux 
menggunakan Anaconda yang telah lama 
menjadi standar instalasi Red Hat dan 
turunannya. Demikian pula program- 
program untuk konfigurasi, semuanya 
berbasis Red Hat atau Fedora Core. 


Kelebihan dan kekurangan 
LormaLinux lebih cepat bila dijalankan pada 
komputer dengan prosesor Pentium III ke 
atas dibandingkan Fedora atau Red Hat. 
Tapi sebaliknya, LormaLinux tidak bisa 
digunakan untuk prosesor di bawah 
Pentium III. LormaLinux sangat tepat untuk 
kebutuhan workstation atau komputer 
untuk pekerjaan sehari-hari. 


Karena LormaLinux hanya berupa 
sebuah CD, tentu biaya download atau 
copy CD menjadi lebih murah daripada 
Fedora. Sebaliknya, jumlah aplikasi menjadi 
terbatas untuk desktop atau workstation 
dan sedikit aplikasi server atau jaringan. 
LormaLinux hanya menyediakan server ssh 
dan sendmail, namun mudah ditambahkan 
dengan paket Fedora atau Red Hat yang 
lain, termasuk siap sebagai server diskless 
dengan menambah paket LTSP (Linux 
Terminal Server Project). 

Bila dibandingkan dengan Red Hat 9, 
LormaLinux lebih lengkap untuk desktop. 
LormaLinux sudah menyertakan beberapa 
aplikasi yang tidak ada di Red Hat 9, antara 
lain: 

@ Multimedia Player (xmms, mplayer dan 
xine) yang dapat memutar VCD, MP3, 
DVD, DivX, dan lain-lain. Perhatikan 
gambar 1. 

@ RealPlayer untuk menjalankan audio dan 
video streaming. 

@ Yahoo! Messenger (lihat gambar 2), 
Flash plug-in, dan lain-lain. 


& mplayer Video 


$ xine video output 


-0x 


Home 
Kg Yaho 


Lormalinux 4 


You can press the Cancel button now if you do not want to 


ormalnux 


Sebelum instalasi 

Seperti pendahulunya, Fedora dan Red Hat, 
LormaLinux membutuhkan minimal sebuah 
partisi harddisk yang masih kosong dengan 
ukuran sekitar 2 GB. Jika memory fisik 
(RAM) Anda kurang dari 256 MB, 
sebaiknya juga menyiapkan partisi untuk 
swap (memory virtual) dengan ukuran 
sekitar dua sampai tiga kali ukuran memory 
fisik. 

Untuk jaga-jaga terjadi kesalahan selama 
instalasi, selamatkan atau back-up data 
yang telah ada di harddisk Anda sebelum 
memulai instalasi. 


Langkah-langkah instalasi 
Sebelum boot komputer dengan CD 
LormaLinux, Anda perlu memastikan 
bahwa BIOS komputer sudah di-setup agar 
urutan boot yang pertama adalah drive CD 
atau DVD. 


1. Skip tes media CD 
Saat pertama komputer menjalankan CD, 
tekan Enter bila muncul prompt “boot:”. 


WaAEIOOI Messenger 


Welcome! 


This configuration program will setup Yahool Messenger. 


Press the Next button to start the configuration. 


configure Yahoo! Messenger at this time. 


» Next 


Cancel 


& The GIMP (RE MPIayer - Video 


FElxine video output |) 


Lee Cid 


AIR MPIayer X RealPlayer Welcome! 


Lan Gi 


“ The GIMP 


X Yahoo! Messenger Co 


A@ rus@lorma:/home/us - 


& Gambar 1. Realplayer Xine dan MPlayer. 


6 InroLINUX MEI 2004 


& Gambar 2. Yahoo Messenger di LORMALinux. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


and start the installation. 


between clements 1 (Space) selects | 


& Gambar 3. Skip tes media CD. 


Tunggu beberapa saat sehingga tampil 
pertanyaan apakah Anda akan melakukan 
tes media CD. Agar proses instalasi segera 
dimulai, Anda dapat memilih Skip dengan 
menekan tombol (Tabl sehingga kursor 
(kotak putih yang masih berada pada huruf 
OK) pindak ke huruf Skip. Lihat gambar 3. 


2. Layar pertama Anaconda 
Gambar 4 menunjukkan tampilan pertama 
dari Anaconda, yaitu program instalasi 
LormaLinux dari Fedora (Red Hat). Klik 
Next. 


3. Jenis keyboard dan mouse 
Biasanya, Linux langsung mengenali jenis 
keyboard dan mouse yang sesuai. Bila 
menurut Anda pilihan Linux tidak sesuai, 
Anda dapat mengubahnya. Misal, mouse 
Anda berjenis PS/2 dengan scroll, maka 


Online Help Mouse Configuration 


ja 


Mouse Configuration 


Choose the correct mouse type 


for your system. 2 Button Mouse (PS/2) 
Do you have a PS/2, USB, Bus 2 Button Mouse (serial) 
2 Button Mouse (USB) 


or serial mouse? (Hint: Ifthe 
connector your mouse plugs 
into is round, itis a PS/2 ora 
Bus mouse: if rectangular, itis a 
USB mouse: if trapezoidal, itis | 
a serial mouse.) 


3 Button Mouse (PS/2) 
3 Button Mouse (serlal) 
3 Button Mouse (USB) 
Wheel Mouse (PS/2) 
Wheel Mouse (USB) 


Try tofind an exact match. Ifan (LI  Senius 
exact match cannot be found, D Kensington 
choose one which is b Logitech 


(F1Z 


& Select the appropriate mouse for the system. 


Online Help 


@LormaLinux@ 


Welcome! This installation 
process is outlined in detail in 
the LormaLinux Installation 
Guide available from 
LormaLinux. Please read 
through the entire manual 
before you begin this 


| 

| 
Welcome to 
installation process. 


Throughout this installation you 
will be able to use your mouse 
to choose different options. You 
can also navigate the 
installation using the Tab and 
Enter keys. 


Use the Next and Back buttons 
to progress through these 
screens. Click Next to save the 
information and proceed to the 
| nevt.screan: click Rack ta.mnve | 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Welcome 


Back BD Next 


& Gambar 4. Layar pertama Anaconda LORMALinux. 


Anda dapat memilih Whee/ Mouse (PS/2). 
Lihat gambar 5. 


4. Tingkatan instalasi 
LormaLinux menyediakan lima kelas atau 
tingkatan instalasi (gambar 6): 

@ Office Workstation 

Tingkatan pertama ini akan 
menginstalasi aplikasi Linux dengan 
desktop KDE, perkantoran 
OpenOffice.org, web browser, e-mail 
client, dan desktop publishing. 
Classroom Workstation 

Jika Anda ingin menggunakan 
LormaLinux di sekolah, pilihlah tingkatan 
ini, yang akan menginstalasi Office 
Workstation plus paket pendidikan 
(kdeedu) dan games. 

Personal Desktop 

Pilihan desktop ini sama dengan 


LORMALinux 4.0 


Online Help 


Installation Type 


Choose the type ofinstallation 
that will best meet your needs. 


An installation will destroy any 
previously saved information on 
the selected partitions. 


For more information conceming 
the differences among these 
installation classes, referto the 
LormaLinux Installation Guide. 


compatible with yours. 
Otherwise, choose the 


appropriate Generic mouse 
type. 


Ifyou have a serial mouse, pick 
the device and portitis 


(devftyS3 (COM4 under DOS) 


| connectedtointhenextbox. —|(x) HJ Emulate 3 buttons 
Hae tetp| (DO Release Notes | 


& Gambar 5. Memilih jenis mouse. 


(GW mae tetp| (DO Release Notes | 


B Net 


Back 


Classroom plus emulator Windows 
dengan Wine untuk menjalankan 
program Windows di Linux. 

Personal Laptop 

Pilihan ini sama dengan Personal 
Desktop plus paket untuk deteksi kartu 
PCMCIA pada saat startup. 

Custom 

Seperti Red Hat, pilihan ini memberi 
kebebasan Anda untuk memilih paket 
secara manual. 


5, Partisi harddisk 

Inilah langkah yang paling penting dalam 
proses instalasi Linux. Agar data yang 
sudah ada di harddisk tidak hilang, 
sebaiknya Anda membuat partisi secara 
manual (Manually partition with Disk 
Druid), sehingga akan muncul tampilan 
seperti gambar 7. 


LORMALinux 4.0 


Instailation Type 


Office Workstation 

For your oflike peoductkRy and business appikcations Instakition type to 
instala graphical desktop environment and create a system Healfor 
“Office system. Desktop pubishing, Email, OpenOffice, Browser and etc. 


“& 
€3 
S3 


Classroom Workstation 
Instalation type with the office workstation plus educational software, 
development software and games keal for classroom environment. 


Personal Desktop 

Instalation type with the office workstation,cisssroom workstation, 
'educational software, development software and games with gaming 
Capabiny and windows apps using wine, 


Personal Laptop 

Instatation 1ype with the office workstation, educational sofware, 
development software and games plus pemcia detection kSeal for 
laptops. 


Custom 

Select this installation type to gahh complete Control over the instalation 
process, including software package selection and authentcalion 
preferences. 


Back 


Next 


& Gambar 6. Tingkatan instalasi. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX MEI 2004 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Online Help Partitioning 


Il 
Disk Setup II aan 


Online Help 


Boot Loader 


$ Configuration 
Choose where y Mou Ban L — II g 
@LormaLinuxG File System Type: 2x13 x By default, the GRUB boot 
IA loader will be installed on the 
Gg hda 19532 MB ST320423A 
Ifyou do not knc Sta 5 system. Ifyou do notwant to 
partition your SY, Allowable Drives: install GRUB as your boot 
need help with | k loader, select Change boot 
manual partitior, mat) LVM loader. 
to the LormaLin| size (me): Koo 2 
Guide. 'Additonal Size Options — tart (er aa can also Enok eta Cc 
If you have more than one: 
Ifyou used auto O Eixed size should boot by di 
Uu us | . 5. y default. Seleci 
Ha He YOU O FIINall space up to (MB): 1 | | Default beside the preferred 
accept ine curre 2 boot partition to choose your 
3 ny O FIllto maximum allowabie size 12570 Ootpat v 
settings (click N| default bootable OS. You will 
the setup using | 7 Force tobe a primary parition not be able to move forward in 17 
partitioning tool, (D Check tor bad blocks Ke Ina unisas you 
Choose a defaul oot image. 
Ifyou are manu, | x.cance | Ix 
Your system, yo| Late | KN You may add, edit, and delete 
current hard dri ym. TA the boot loader entries by 
partitions displayed below. Use || |... — — - selecting a partition with your 
| the partitioning tool to add, edit, |(x) LJ Hide RAID device/LVM Volume Group members —mouse.and.then.clickina.on.the. 
G) mae tetp| (DO Retease Notes | & Back Dhea Ghae tep) | DRetease Notes 


& Gambar 7 Partisi manual dengan Disk druid. 


Klik nomor partisi yang akan Anda 
gunakan untuk Linux, lalu klik Edit lalu 
tentukan jenis format (ext3) dan mount 
point atau direktori yang berhubungan 
dengan partisi ini, misalnya sebagai direktori 
root / (direktori paling atas). Bila hanya 
tersedia sebuah partisi kosong, belum ada 
partisi swap, partisi kosong tersebut dapat 
dihapus, lalu buat dua partisi untuk root (/) 
dan swap. 

Jika Anda memilih partisi otomatis, 
setelah klik Next, pastikan Anda tidak 
menghapus seluruh partisi yang ada 
(Remove all partitions on this system). 


6. Bootloader Lilo atau Grub 
Secara default (bawaan), LormaLinux 
seperti Red Hat menggunakan grub untuk 
pengaturan pilihan saat boot. Anda dapat 
mengubah menjadi lilo dengan klik Change 


LORMA 


Online Help —.. Network Configuration 
00 18) Nemork Devices 
Network Configuration| 
Any network devices you have eth0  DHCP 


on the system will be 
automatically detected by the 


Hata nkaralsWabganaki 0 ditintetaceeino 
4 Aap dit Interface ethi 
in the Network Devices list. EU Inyeraka eng | 


To configure the network Mae ng DHCP 
device, first select the device 2 9 
and then click Edit. In the Edit | "0 Astivate on boot 
Interface screen, you can IPAddress: |192  U168 
Choose to have the IP and 
Netmask information configurec Nenek 255 255 
by DHCP or you can enter it 
manually. You can also choose & Cancel | 
to make the device active at 

Primary DNS: 


Secondary DNS 


boot time. 1 
| Teniary DNS 


Ifyou do not have DHCP client 
access or are unsure as to what 
this information is, please 
contact your Network 
Administrator. Il 


(Gi) Hae etp) 


Release Notes | 


& Gambar 9. Konfigurasi jaringan ethernet. 


8 InroLINUX MEI 2004 


& Gambar 8. Mengu 


boot loader. Jika sudah memiliki bootloader 
dari Linux lain di harddisk, Anda dapat 
memilih tidak menginstalasi bootloader. 
Anda juga dapat melakukan boot Linux ini 
dengan disktet (lihat langkah 11). Gambar 
8 menunjukkan tampilan untuk mengubah 
bootloader, Lilo, Grub, atau tanpa 
bootloader. 


7. Konfigurasi jaringan 

Jika komputer Anda memiliki kartu ethernet 
yang sudah dikenali Linux, Anda dapat 
memberi alamat IP dan lain-lain yang 
berhubungan dengan jaringan TCP/IP. 
Secara default, LormaLinux menjalankan 
client DHCP untuk mendapatkan konfigurasi 
IP secara otomatis dari server DHCP. Untuk 
mengubahnya, klik Edit lalu kosongkan kotak 
Configure with DHCP. Isi informasi sesuai 
dengan konfigurasi yang ada di jaringan lokal 


LORMALinux 4.0 


Online Help 
Firewall Configuration 


A firewall sits between your 
computer and the network, and 
determines which resources on 
your computer remote users on 
the network are able to access. 
A properly configured firewall 
can greatiy increase the out-of- 
the-box security of your system. 


Choose the appropriate 
security level for your system. 


High Security - By choosing 
High Security, your system will 
not accept connections that are 
not explicitly defined by you. By 
default, only the following 
connections are allowed: 


“ DNS replies 


“ DHCP -so any network 


LORMALinux 4.0 


Boot Loader Configuration 


The GRUB boot loader will be installed on /dev/hda. loader 


Change boot 


You can configure the boot loader to boot other operating 
systems. It will allow you to select an operating system to 
boot from the list. To add additional operating systems, 

lo 


Change Boot Loader 


lect 


Please select the boot loader that the computer will 


use. GRUB is the default boot loader. However, if you 
do not wish to overwrite your current boot loader, select 
"Do not Install a boot loader." Dora | 
@ Use GRUB as the boot loader (aer | 
O Use LILO as the boot loader 
OO Do not Install a boot loader r 
hging 
tord, 
| Use a boot loader password | Change password 
| 
| Configure advanced boot loader options 
| 
JS 
Back BD Next 


bah jenis boot loader. 


(LAN), misalnya alamat IP 192.168.0.5 dan 
netmask 255.255.255.0 (lihat gambar 9). 


8. Firewall untuk keamanan 
sistem 
Agar Linux Anda tidak mudah diganggu 
cracker atau hacker jahat, pilih securtity 
High. Namun bila komputer Anda untuk 
belajar jaringan atau tidak terhubung 
langsung ke internet, Anda dapat memilih 
Medium atau No firewall. Anda juga dapat 
mengatur security secara Cutomize. Lihat 
gambar 10. 

Contoh pengaturan keamanan sistem 
ini, Anda hanya mengizinkan komputer lain 
mengakses ssh atau port 22 bila komputer 
Anda hanya sebagai client yang bisa 
dimasuki dari komputer lain dalam jaringan 
(secara remote) melalui ssh (pengganti 
telnet yang aman). 


LORMALinux 4.0 


Firewall Configuration 


Back BD Next (G1 Hae Hetp) (DO Release Notes | 


ls) Selecta security level for the system: 
@ High O Medium O Na firewall 
@ Use default firewall rules 
O Gustomize 
Trusted devices. Io crho 
Allowincoming (5 
ID www (ertP) 
(OP 
(ID ssu 
(RD oHcP 
| | DO mat (SMTP) 
| |O Tenet 
Otherpons: | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Jl 
Back HD Naa 


& Gambar 10. Konfigurasi firewall. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(LORMA) 


Online Help Additional Language Support 


Par Select the default language forthe system: 
Additional Language ea ang th 


Support 
Si tuyadi Wear 

OO English (Great Britain) 
English (Hong Kong) 
English (India) 

CI Engfish (ireland) 
English (New Zealand) 
OI English (Philippines) 
English (Singapore) 
English (South Africa) 
M English (USA) 


Select a language to use as the 
default language. The default 
language will be the language 
used on the system once 
installation is complete. If you 
choose to install other 
languages, itis possible to 
Change the default language 
after the installation. 


Red Hat Linux can install and 


support several languages. To LJ English (Zimbabwe) 
Use more than one language on Oi Estonian 
your system, choose specific OI Faroese (Faroe Islands) 
languages to be installed, or Finnish 
select all languages to have all Freneh (Belgium) 
available languages installed 

French (Canada) 
on the system. 

French (France) 
Use the Reset button to cancel (BI French (Luxemburg) 

Lumur selactian: EA en 


Ba 


& Gambar 11. Menambahkan dukungan bahasa. 


9. Bahasa, waktu lokal, dan 
password root 
Anda dapat menambahkan dukungan 
bahasa selain bahasa Inggris, termasuk 
bahasa Indonesia. Lihat gambar 11. Anda 
juga dapat mengatur waktu komputer agar 
sesuai dengan tempat tinggal Anda, 
misalnya waktu Jakarta. 
Isikan password root yang mudah 
Anda ingat, tapi tidak mudah ditebak oleh 
orang lain. 


10. Memilih paket 

Meskipun Anda sudah memilih tingkatan 
instalasi bukan Custom, misalnya Personal 
Desktop, Anda masih diberi kesempatan 
untuk menambah atau mengurangi paket 
program. Anda dapat menyesuaikan 
dengan ukuran partisi harddisk yang 
tersedia agar Total install size tidak melebihi 


LORMA 


Online Help 


Boot Diskette Creation 


Boot Diskette Creation 


To create a boot diskette, insert a 
blank diskette into your floppy 
drive, and click Next to continue. 


Oma 


& Gambar 13. Membuat bootdisk. 


LORMALinux 4.0 


Select additional languages to install on the system: 


LORMALinux 4.0 


The boot diskette allows you to boot your Red Hat Linux 
system from a floppy diskette, A boot diskette allows you to 
boot your system in the event your bootloader configuration 
'stops working, If you chose not to Install a boot loader, or if 
your third-party boot loader does not support Linux. 


Itis highly recommended you create a boot diskette. 


@ Yes, | would like to create a boot diskette 
(O No, Ido not want to create a boot diskette 


Online Help 
E h (USA) “ 
(ram usa | Package Group 
Selection 


Select Al Select the package (application) 


groups that you want to install. To 
select a package group, click on 
the check box beside it. 


Select Default Only 


Reset 
Once a package group has been 
selected, click on Details to view 
which packages will be installed 
by default and to add or remove 

| optional packages from that 

| | group. 


To select individual packages, 
check the Select Individual 
Packages box at the bottom of the 
screen. 


si 
« 


BD Naa GS mae tetp| (DO Release Notes | 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


LORMALinux 4.0 


Package Group Selection 


IT 
DX Window System 131731) — Detalis 


— Installt This group Includes graphical email, Web, and 
k Chat cilents.his group of packages to use the base 
graphical (X) user interface, 


(MIKDE Desktop Environment har) 


sy» KDE Is a powerful, graphical user Interface which Includes 
Ta a panel, desktop, system Icons, and a graphical file 
manager. 


Applications 


(2 Graphical Internet P7) Details 
@ This group Includes graphical email, Web, and chat clients. 


Details 


Office/Productivity B3) Details | 
$ The applications Include office suites, PDF viewers, and | 
s more. 

(&) Sound and Video lasyas) Details 


From CD recording to playing audio CDs and multimedia 
3 files, this package group allows you to work with sound and 
video on the system. 


Pic 


Select Individual packages 


Total install size: 1,664M 


Back 


P Net 


& Gambar 12. Memilih paket secara manual. 


batas maksimum ruang harddisk. Lihat 
gambar 12. 

Setelah Anda klik Next, Anda memasuki 
proses instalasi paket-paket dari CD ke 
harddisk. Proses ini memakan waktu cukup 
lama, tergantung jumlah paket, kecepatan 
drive CD, dan kecepatan komputer secara 
keseluruhan. 


11. Bootdisk 

Fungsi bootdisk ini untuk menggantikan Lilo 
atau Grub. Untuk jaga-jaga bootloader tidak 
berfungsi atau terhapus oleh Windows dan 
distro Linux lain, sebaiknya Anda membuat 
Bootdisk. Gunakan disket kosong yang 
masih baik. Lihat gambar 13. 


12. Video card dan monitor 
Jika video card Anda sudah dikenali 
LormaLinux, Anda tidak perlu lagi memilih 


LORMA 


Online Help 


Graphical Interface 
(X) Configuration 


Although the installation 
program probes to determine 
the best video card for your 
system, you can choose 
another video card if needed. 


Once you have selected your 
video card, choose the amount 
of video RAM present on your 
card. 


Ifyou decide that the values 
you have selected are incorrect, 
use the Restore original 
values button to return to the 
suggested probed settings. 


You can also choose to Skip X 

Configuration if you would 

rather configure X afterthe MI 
linstallation-armotatall —— Jlrl 


G) mae tetp| (DO Release Notes | 


Back HD Next 


jenis kartu, termasuk ukuran RAM video 
card, karena sudah dipilihkan oleh program 
secara otomatis (Gambar 14). 

Langkah berikutnya adalah menentukan 
kedalaman warna (color depth) dan resolusi 
monitor. Jika gagal, Anda dapat 
mengulanginya setelah instalasi selesai 
dengan perintah “redhat-config-xfree86”. 


13. Instalasi selesai 

Selesai instalasi, komputer akan di-reboot 
dan Anda harus mengeluarkan CD 
LormaLinux. Masukkan disket bootdisk jika 
Anda tidak menginstalasi bootloader atau 
bootloader bermasalah. Lalu Anda akan 
diminta membuat user biasa dan password- 
nya untuk bekerja sehari-hari. Gunakan user 
root atau jalankan perintah “su” jika Anda 
ingin bekerja sebagai administrator. 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


LORMALinux 4.0 


Graphical Interface (X) Configuration 


In most cases, the video hardware can be automatically detected. If 
the detected settings are not correct for the hardware, select the 


Pa ng. 

b Spider 

b Sun 

b TechWorks 

b Toshiba 

b Trident 

b VideoLogic 

b ViewTop 

9 Voodoo 
Voodoo Banshee (generic) 
Voodoo Rush (generic) 


Voodoo3 (generic) | 


Voodood (generic) 
Voodoo5 (generic) 
b wd 
b Weitek 
b WinFast Kg 
Video card RAM: 16 MB ti Restore original values 
Skip X configuration 


Back IP Nex 


& Gambar 14. Mengatur konfigurasi X Window. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX MEI 2004 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Kegiatan-kegiatan KPLI di 
Jakarta 
Salam kenal untuk segenap redaksi 
InfoLINUX dan anggota komunitas Linux 
yang lain. Semoga Linux selalu 
berkembang! Saya adalah pembaca setia 
majalah /nfoLINUX. Dan sejalan dengan 
perkembangan /nfoLINUX selama 
bertahun-tahun (saya mengikuti sejak 
2002), saya sebagai pembaca setia ingin 
memberikan satu atau dua komentar 
saya. Mohon maaf apabila menyinggung 
pihak-pihak tertentu: 
@ Pertama-tama, saya mengucapkan 
terimakasih sebesar-besarnya karena 


telah diadakannya rubrik “Komunitas”. 


Saya berharap, dengan kehadiran satu 
halaman ini, berbagai pihak dapat 
memanfaatkannya. Dengan demikian, 
KPLI-KPLI seluruh Indonesia dapat 
mengirimkan berita-berita untuk 
dimuat. Beberapa perkembangan 
kegiatan komunitas open source dan 
free software di dunia luar juga dapat 
dimuat di sini. Terimakasih untuk 
InfoLINUX! 

@ Saya melihat belakangan /InfoLINUX 
di rubrik “Komunitas” membahas 
tentang proyek-proyek paling aktif di 
sourceforge.net, termasuk mem- 
bahas project of the month mereka. 
Ide yang bagus. Namun, apakah 
mungkin bagi /nfoLINUX untuk 
memilih project of the month versi 
InfoLINUX? Jadi, InfoLINUX melihat 
proyek-proyek yang digunakan oleh 
InfoLINUX atau paling tidak ada 
hubungannya dan kemudian memilih 
satu project of the month, kemudian 
melakukan review yang mendalam 
terhadap proyek tersebut. 

@ Untuk KPLI, meskipun ini di luar 
hubungan dengan /nfoLINUX, dan 
semoga ada personal KPLI yang 
membaca surat saya, bagaimana 
dengan kelangsungan hidup KPLI di 
Indonesia? Di situsnya, banyak sekali 
situs KPLI di seluruh Indonesia, 
namun yang hidup hanya satu atau 


10 InroLINUX MEI 2004 


dua. Selain itu, sebagai mahasiswa TI 
di sebuah perguruan tinggi komputer 
swasta di Jakarta, saya juga merasa 
KPLI Jakarta masih sangat lambat 
bergerak. 


Demikianlah beberapa komentar saya. 
Terimakasih atas perhatiannya. 
JONO—JAKARTA 


Salam kenal juga Jono dan terimakasih 
telah setia membeli dan membaca 
InfoLINUX. Terimakasih juga untuk 
beberapa komentar Anda. Kami akan 
berusaha membahasnya sesuai kapasitas 
kami dan akan mencoba untuk meneruskan 
komentar Anda ke pihak yang berwenang 
apabila bukan merupakan kewenangan 
kami untuk berkomentar. 

@ Yang pertama, kami berusaha untuk 
bekerja sama lebih banyak dengan 
komunitas. Harapan kami, kehadiran 
rubrik “Komunitas” dapat bermanfaat 
bagi kita semua. Senang mendengar 
Anda menyikapi positif kehadiran rubrik 
ini. Kami terbuka terhadap berita-berita 
komunitas dan akan berusaha untuk 
menghadirkan pengalaman 
berkomunitas di majalah kita ini. 
Terimakasih kembali. 

@ Mengenai masalah POTM, saat ini, kami 
belum mampu untuk mengadakan 
pemilihan tersebut. Namun, ini adalah 
usul yang sangat menggigit dan akan 
kami bicarakan dalam pertemuan kami. 

@ Untuk komentar ketiga, kami tidak 
berkompetensi untuk memberikan 
tanggapan, namun e-mail Anda telah 
kami teruskan ke sekretariat KPLI 
Jakarta, info@jakarta.linux.or.id. 


Terimakasih atas e-mail-nya, semoga 
sukses selalu! 


Pembahasan seperti PC 
Media 

Halo redaksi /nfoLINUX, nama saya 
Michael, dan saya telah membaca 
InfoLINUX dan PC Media sejak awal- 


www.infolinux.web.id 


awalnya. Senang melihat perkembangan 
kalian yang semakin maju, dan telah 
memberikan banyak kontribusi kepada 
saya untuk terus berkembang. Saya 
hanya memiliki satu komentar. Di PC 
Media, saya sering mendapatkan 
pembahasan ratusan tip windows dan 
sejenis itu, bisakah /nfoLINUX juga 
sesekali membahas yang serupa? 
Tentunya tentang tips Linux. Kami akan 
sangat bersenang hati. Terimakasih. 
MICHAEL—JAKARTA 


Usul Anda sangatlah bagus. Kebetulan, 
kami juga sedang mempertimbangkan hal 
tersebut. Moga-moga, di beberapa edisi ke 
depan, kami dapat mempersembahkan 
yang terbaik. Terimakasih. 


Bisnis yang benar-benar 
bisnis 
Saya adalah seorang IT Manager di 
sebuah perusahaan pembuat sepatu. 
Dalam kesehariannya, kami telah 
mengimplementasikan Linux. Kami juga 
telah mengikuti rubrik bisnis /nfoLINUX 
setiap bulannya. Sayangnya, kami 
mendapatkan beberapa kejanggalan 
untuk rubrik tersebut. Yang pertama, 
kenapa tidak pernah membahas tentang 
keadaan bisnis Linux saat ini, yang saya 
dengar cukup gonjang-ganjing? Yang 
kedua, kami sebenarnya sedang 
menunggu ulasan tentang efisiensi 
penggunaan Linux. Edisi beberapa bulan 
lalu, tentang bisnis di Linux cukup 
menggigit, namun, kami mengharapkan 
frekuensi pembahasannya diperbanyak. 
Kenapa? Karena kami melihat banyak 
sekali peluang bisnis di Linux yang bisa 
dimanfaatkan oleh setiap pihak. Baik 
pengguna, ataupun pengembang aplikasi. 
Itu saja, terimakasih. 

RUDY—BOGOR 


Kami akan berusaha untuk lebih fokus dan 
mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan 
pembahasan Linux di dunia bisnis. 
Terimakasih untuk usul Anda. 


BERITA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Amaya 8.3 

Amaya adalah web browser 
sekaligus web editor yang 
dikembangkan oleh World 
Wide Web Consortium atau 
sering disingkat sebagai W3C. S ourceForge.net adalah situs kolaborasi 
Browser yang dibuat dengan pengembangan software terbesar di dunia. 
bahasa C ini tersedia untuk SourceForge.net merupakan bagian dari Open 
berbagai platform sistem Source Development Network, Inc. atau sering 
operasi, termasuk Linux. Versi disebut dengan OSDN. Nama terakhir yang 
terbaru Amaya 8.3 dirilis 5 disebutkan ini dibiayai sepenuhnya oleh VA 
War LeOna ken gan duku Software Corporation (http://www. 

ngan terhadap HTML 4.01, Les Aw nun 

XHTML 1.0, XHTML Basic, | . . 

XHTML 1.1, HTTP 1.1, MathML Sourceforge.net menyediakan layanan 

2.0, dan berbagai fitur CSS manajemen proyek untuk kalangan pengembang 
versi 2. Alamat resmi situs software. Termasuk di dalamnya adalah 

Amaya adalah http:// dokumentasi yang berhubungan dengan software. 
wwWw.w3.org/Amaya/. 


Gallery 1.4.3 


Untuk mengatur berkas-berkas 


Xandros Desktop Linux 2.0 ......o.” 


kai aplikasi berbasis web ini. J ika Anda menginginkan desktop dengan 
Kemampuan Gallery meliputi sistem operasi Linux yang mudah dipakai, 
pembuatan gambar thumbnail kemungkinan distribusi Xandros akan menjadi 
secar otomatis, mengubah pilihan Anda. Ini bisa ditengarai dengan didapat- 


SourceForge.net Layanan Gratis 
untuk Pengembang Open Source 


Dengan memakai fasilitas — source RGE NN 
ehnet Nz 


yang disediakan, para 

programer dan penulis dokumentasi bisa bekerja 
bersama dalam satu proyek, meskipun mereka 
saling berjauhan secara geografi. Contoh fasilitas 
disediakan adalah web hosting untuk situs proyek, 
e-mail forwarding, sistem manajemen bug, CVS 
server, dan forum diskusi. Dan tentu saja 
menyediakan fasilitas server untuk menampung 
dan men-download file-file aplikasi. Mereka juga 
telah menyediakan lebih dari 80 server yang 
dipakai untuk memberikan layanan ini.ASas 


60 hari lewat e-mail. Kelebihan versi Deluxe 
dibandingkan versi Standard adalah tambahan 
aplikasi CodeWeavers CrossOver Office. Edisi 


standar tidak akan bisa menjalankan aplikasi- 
ukuran foto, pengurutan foto, 


pencarian foto, dan sebagai- 
nya. Anda pun dengan mudah 
bisa mengintegrasikan Galerry 
dengan aplikasi yang dibuat 
dengan bahasa skripting yang 


sama seperti GeekLog, 


phpBB2, MamboCMS, and 
NSNnuke. Situs resmi Galerry 


adalah http://gallery. 
sourceforge.net/. 


kannya atribut “Best Front Office Solution” dari 
LinuxWorld. Daftar berbagai penghargaan lain yang 
telah didapatkan oleh Xandros bisa dilihat di http:// 
www.xandros.com/news/product awards.html. 
Xandros membuat beberapa produk dengan 
orientasi kemudahan di sisi pengguna. Edisi 
standar Xandros versi 2.0 dijual dengan harga 
US$39, dengan dukungan lewat e-mail selama 30 
hari. Sedangkan Version Deluxe bisa Anda 
dapatkan dengan harga US$89 dengan dukungan 


aplikasi penting berbasiskan sistem operasi 
Windows, seperti Microsoft Office. Fasilitas 
mengubah ukuran partisi dengan file sistem NTFS 
juga tidak akan Anda dapatkan dari edisi standar. 
Edisi Deluxe dilengkapi dengan buku panduan dan 
CD aplikasi tambahan. 

Distribusi Xandros berbasiskan distribusi Debian 
Sarge. Kehadiran distribusi Linux yang satu ini 
benar-benar menambah ramainya pasar desktop 
Linux setelah distribusi SuSE dan Mandrake.ASas 


Apolos 0.1.7 

Apolos adalah alternatif 
aplikasi software open source 
untuk mendengarkan CD 
audio Anda. Apolos dibuat 
dengan bahasa C. Interface 
grafik dibuat menggunakan 
library GTK- 2. Fitur yang 
disertakan adalah sebuah 
“timeline”, CDDB-protocol 
support , Play List, Play/Pause/ 


Berbagai Perusahaan Telematika 
Memakai MySOL 


abar terakhir dari situs resmi MySOL, 

beberapa perusahaan peranti 
telekomunikasi dan jaringan telah memakai 
MySOL. Sebagai contoh adalah Alcatel, Cox 


MySOL telah digunakan oleh 


Atchik untuk aplikasi-aplikasi — £”we jan 


sederhana sampai aplikasi MySAL. 


yang sangat kompleks. Alasannya adalah 


Stop/Eject. Versi terakhir 


adalah 0.1.7. Memang masih 


sedikit tapi cukup untuk 


kebutuhan yang mendasar 
dengan ukuran yang kecil. 
Situs resmi Apolos adalah 


Communication, dan Siemens. 

MySOL digunakan oleh Atchik untuk 
layanan m-Chat-nya. Layanan ini memjembatani 
komunikasi berbagai komponen software dan 
untuk menyimpan data yang tetap seperti profile 
user dan pesan-pesan, baik untuk pribadi 


kemudahan dan lebih cepat untuk 
diimplementasikan. Akan tetapi alasan paling 
utama adalah unjuk kerja yang cepat, dan ini 
penting untuk aplikasi-aplikasi komunikasi. 
OnlineTel juga telah memilih MySOL, bukan 
database komersial. OnlineTel Corp. adalah 


http:www.nongnu.org/ maupun untuk umum. Francois Debly, kepala perusahaan jasa komunikasi yang memberikan 
apolos/. pengembangan Atchik mengatakan bahwa layanan Voice over IP di Kanada.ASas 
12  InroLINUX MEI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia 


TI 


Sharp Meluncurkan Produk PDA 
dengan Sistem Operasi Linux 


Z aurus SL-6000 yang diluncurkan Sharp 
akhir-akhir ini mempunyai layar VGA empat 
inchi dengan resolusi tinggi. Prosesor Intel 
Xscale menjadi komponen utama, dilengkapi 
dengan memory SDRAM 64 MB dan memory 
Flash dengan ukuran yang sama. Selain itu, PDA 
ini dilengkapi juga dengan slot untuk Compact 
Flash dan Secure Digital/MultimediaCard. 
Dengan layar tampilan yang besar, 
menambah kenyamanan untuk melakukan 
browsing dan bekerja dengan spreadsheet. 
Keyboard jenis Owerty diberikan dengan jendela 


Sun Microsystems dan R 


Microsoft Rujuk 


M erujuk dari kantor berita Reuters, setelah 
masa perseteruan yang panjang Sun 
Microsystems dan Microsoft, dua raksasa besar 
industri software akhirnya rujuk kembali. 
Pengumum resmi diberikan oleh CEO Microsoft, 
Steve Ballmer dan CEO Sun Microsystems, 
Scott McNealy pada awal bulan April. Microsoft 
setuju memberikan ganti rugi yang US$2 miliar. 
Pada tahap awal Microsoft akan membayar 
US$350 juta kepada Sun. Selain itu, masing- 
masing perusahaan akan membayar royalti atas 
software yang dipakai. Dengan diumumkannya 


pelindung yang bisa 
digeser. SHARP 

Sistem operasi Linux, Java, dan IBM 
Websphere mobile middleware menjadi jantung 
dari peranti ini. Meskipun tidak mempunyai 
kemampuan suara akan tetapi telah mempunyai 
dukungan terhadap teknologi Wi-Fi (802.11b) 
untuk koneksi jaringan lokal. 

Meskipun Linux belum sepopuler Palm OS, 
Symbian, maupun Microsoft mobile-computing 
environment, beberapa perusahaan sangat antu- 
sias mengembangkan dan memakai Linux.ASas 


6Sun 


microsystems 


persetujuan ini mendongkrak saham Sun 
Microsystems di pasar modal. 

Para pengamat bisnis mengatakan bahwa 
dengan adanya persetujuan ini akan menjadikan 
para pengguna komputer berpikir ulang untuk 
mengganti sistem operasi mereka dengan Linux. 
Boleh dikatakan, dua perusahaan ini akan 
menghadapi musuh bersama mereka yaitu 
Linux. Tentu saja ini juga berarti mereka akan 
berhadapan dengan raksasa industri komputer 
lainnya, yaitu IBM yang sangat mendukung 
perkembangan Linux.ASas 


Corel WordPerfect akan Kembali 
Tersedia di Linux 


D avid Becker dari Cnetnews.com (http:// 
news.com.com) mengutip Corel represen- 
tative (http://www.corel.com) mengatakan 
bahwa Corel akan memproduksi versi native 
Linux untuk WordPerfect 11. Sebelumnya, 
Corel pernah merelease WordPerfect 8 native 
untuk Linux pada 1998, dan WordPerfect 9 
translasi dari versi Windows untuk Linux pada 
2000. WordPerfect 11 baru saja dirilis untuk 
Windows dan merupakan produk alternatif 
terhadap Microsoft Office. WordPerfect Office 
11 untuk Windows berisi pengolah kata 


WordPerfect, spreadsheet Ouattro Pro, dan 
Corel Presentations, plus kemampuan 
menyimpan ke dalam format PDF (Adobe 
Acrobat Reader 5.0). 

Sebagai produk proprietary di Linux, Corel 
WordPerfect akan bersaing dengan Sun 
StarOffice. Seorang pengamat, Mike Calder, 
menyatakan WordPerfect akan berat menghadapi 
OpenOffice.org yang bersifat open source dan 
free software. Corel hanya akan berhasil menjual 
kepada para pengguna Linux yang ingin 
bernostalgia dengan WordPerfect.MSas 


www.infolinux.web.id 


Beaver 0.3.1 


Beaver adalah sebuah editor 


untuk programer yang dibuat 


untuk Linux dan berbagai 
variasi Unix yang lain. 
Interface grafis dibuat 


dengan menggunakan library 


GTK- 2. Beaver mempunyai 
fitur indentasi otomatis, 
mampu mengoreksi dan 
melengkapi kata-kata yang 
sudah didaftar sebagai 
“reserved word", dan tentu 
saja mampu melakukan 
“syntax highlighting”. Situs 
resmi proyek Beaver adalah 
http://www.nongnu.org/ 
beaver/. 


PHProjekt 4.1.1 
PHProjekt adalah aplikasi 
groupware yang tersedia 


untuk melakukan tugas-tugas 


koordinasi untuk kelompok 
kerja melalui web. Saat ini 
sudah ada beberapa modul 
yang bisa Anda pakai, yaitu 
Group calendar, project 
management, time card 
system, file management, 


contact manager, mail client , 


dan beberapa modul lain. 


Rilis paling akhir adalah versi 
4.11 pada tanggal 12 Januari 


2004. Kunjungi situs proyek 
ini di http:/ 
www.phprojekt.com/. 


Gaim 0.76 dan 
Lelang Barang 


Gaim 0.76 dirilis tepat 1 April 


2004 yang lalu. Gaim 


kompatibel dengan AIM, ICO, 


MSN Messenger, Yahoo 


Messenger, IRC, Jabber, Gadu- 


Gadu, dan Zephyr. Untuk 
mendanai pengembangan 
Gaim, para developer 
menggunakan sistem lelang 
barang yang hasilnya 
disumbangkan untuk Gaim. 
Salah satu barang yang 
dilelang melalui web lelang 
terkenal ebay.com adalah 
sikat gigi Sean Egan, 
pemimpin develepor Gaim 
saat ini. Web Gaim adalah 
http://gaim.sourceforge.net/. 


InroLINUX MEI 2004 


13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Budi Rahardjo 


ika di dunia nyata kita dianggap sebagai negara yang 

termasuk tinggi tingkat korupsi dan pelanggaran hukumnya, 

maka di dunia maya ternyata tidak jauh berbeda. Baru-baru 
ini dilaporkan bahwa kejahatan (fraud) yang dilakukan oleh 
pengguna Internet Indonesia menduduki nomor satu dari segi 
persentase (yaitu perbandingan jumlah transaksi palsu dan transaksi 
benar) dan nomor tiga dari segi volume transaksi. Lepas dari akurat 
atau tidaknya laporan ini, hasil ini sungguh sangat menyedihkan. 
Bagaimana kita berubah dari bangsa yang ramah-tamah menjadi 
bangsa maling? Dugaan saya hal ini terkait dengan etika. 

Ketika negara lain menjadi target dari pekerjaan outsourcing IT, 
Indonesia tidak dilirik. Padahal negara seperti Vietnam mulai 
mendapat perhatian. Salah satu alasan untuk tidak memilih 
Indonesia adalah persepsi rendahnya etos kerja orang Indonesia. 
Misalnya, jam masuk kantor adalah jam 8 pagi, tapi banyak orang 
datang terlambat. Kemudian waktu 


PWang kantor adala jam 5 sore,akan ,,, Merusak sebuah situs web 
atau menggunakan kartu kredit 
milik orang lain bukanlah 
seorang pahlawan... 


tetapi jam 4 sudah titip kartu absensi 

ke kawan dan pulang duluan. Lagi-lagi 
etika. Apakah hanya sekedar persepsi 
ataukah memang ini fakta? 

Seharusnya kita memahami etika. 
Sayangnya, asumsi kita salah. Yang 
seharusnya terjadi, tidak terjadi. Kita 
belum memahami etika. Lebih jauh lagi karena kita merasa bahwa 
kita sudah memahami etika maka dia tidak diajarkan, menjadikan 
kita lebih buruk lagi. Selain tidak tahu, ada juga kondisi di mana 
orang lupa. Untuk itu izinkanlah saya membahas masalah etika 
dalam majalah yang bernuansa teknik komputer ini. Dalam kuliah 
(teknis) yang saya ajarkan di kampus pun saya menyisipkan topik 
etika. 

Kita banyak belajar dengan cara meniru apa yang dilakukan 
orang lain, tanpa mengetahui bahwa itu benar atau tidak. Dalam 
dunia social engineering hal ini dikenal dengan istilah social 
validation atau pembenaran. Sebagai contoh, kita (mungkin) tahu 
menggunakan kartu kredit milik orang lain adalah perbuatan yang 
tidak benar. Akan tetapi bila banyak orang melakukannya, tidak 
mendapat teguran, dan bahkan mendapat pujian, maka pengguna 
baru akan menganggap bahwa ini merupakan hal yang lumrah dan 
bahkan menimbulkan minat. 


14  InroLINUX MEI 2004 


Etika, Etika, Etika 


Pola pikir kita harus diubah. Seorang yang merusak sebuah situs 
web atau menggunakan kartu kredit milik orang lain bukanlah 
seorang pahlawan yang bisa dijadikan idola. Media masa sering 
melakukan hal ini. Melakukan perbuatan kejahatan adalah jahat, 
apa pun alasannya. Pelakunya adalah penjahat. Ini harus kita 
katakan apa adanya. Ingat bahwa tujuan tidak menghalalkan cara. 

Pernah saya didatangi seseorang yang mengatakan bahwa dia 
pernah menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk transaksi 
di Internet. Kemudian datanglah surat dari FBI. Apa dampaknya? 
Yang pasti adalah dia sudah masuk dalam daftar hitam 
pemerintah Amerika. Bila dia menginjakkan kaki di negara 
Amerika maka dia bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam 
penjara. “Keuntungan” yang dia peroleh dari menggunakan kartu 
kredit milik orang lain itu paling-paling hanya sekian juta rupiah, 
tapi dia kehilangan kesempatan untuk mengunjungi Amerika. 
Mungkin sekarang belum 
terfikirkan, tapi bagaimana jika 
dia mendapatkan beasiswa dari 
sebuah perguruan tinggi di 
Amerika? Atau tawaran peker- 
jaan dari sebuah perusahaan di 
Amerika, seperti yang terjadi 
dengan Linus? Atau pergi ke 
konferensi di Amerika? Atau 
sekedar tamasya ke Amerika? Atau bahkan mungkin menikah 
dengan orang Amerika? Dia sudah kehilangan kesempatan itu 
semua. Sangat disayangkan. Mungkin saat ini dia tidak peduli, 
tapi suatu saat nanti? 

Perbaikan etika tidak dapat dilakukan dalam satu-dua hari. 
Proses perbaikan membutuhkan waktu yang panjang dan bahkan 
melewati satu generasi. Kita harus yakin bahwa karakter bangsa 
Indonesia ini bisa diperbaiki. Ketika saya masih muda, tidak banyak 
pengendara sepeda motor yang menggunaka helm. Bahkan 
mungkin jika seseorang menggunakan helm dia akan dianggap sok 
gagah-gagahan. Sekarang sudah terbalik. Pengendara motor yang 
menggunakan helm adalah normal sementara yang tidak 
menggunakannya adalah anomali. Jadi saya yakin bangsa ini bisa 
menjadi lebih baik. Tapi ini membutuhkan bantuan Anda semua. 
Mari kita buat lingkungan kita—baik yang nyata dan maya— 
menjadi lingkungan yang nyaman dan aman untuk ditempati.A 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sun Turun ke 


Pelanggan Rumahan 


ada Maret 2004 yang lalu, Sun Microsystems Indonesia 

membuat satu perhelatan besar di Jakarta. Sun memper- 

kenalkan sistem 'desktop windows' di jajaran sistem 
operasinya. Mereka sebut sebagai Sun Java Desktop System (JDS) 
yang dicanangkan dapat “menandingi” Microsoft Windows, sudah 
tentu digabung dengan senjata pamungkasnya yang lain, yaitu Star 
Office yang sudah banyak dipakai oleh pengguna Sun. 

Target Sun terhadap Sun JDS adalah pengguna kantor 
menengah-kecil atau rumahan. Jadi turun derajat dari yang selama 
ini dilakukan Sun, yaitu menangani perusahaan besar dengan 
sistem operasi yang rumit, sehingga menjadi penjual eceran seperti 
yang dilakukan Microsoft. 

Teknologi Java yang sudah lama dikembangkan Sun dapat 
dijalankan dengan mulus di Sun JDS, termasuk program-program 
yang dasarnya adalah open source, seperti GNOME desktop 
environment, Mozilla, Evolution 
Mail, Java 2 Platform — 
Standard Edition (J2SE 


bawah sistem operasi Linux. 

Harapan terhadap produk 
Sun JDS ini cukup besar, 
walaupun masih banyak hal 
yang harus dihadapi, seperti 
keharusan kita membayar sewa pakai dan masalah internal di 
dalam perusahaannya sendiri. Karena pada awal April ini, terjadi 
dua kejadian yang besar pada perusahaan Sun tersebut, yaitu 
proses PHK (pemutusan hubungan kerja) pegawai Sun dan 
penghentian pertikaian dengan raksasa Microsoft. 

3.300 pegawai Sun di PHK pada bulan April ini. Pada kuartal 
pertama tahun 2004, Sun menderita kerugian sebesar US$260 juta 
karena adanya penambahan staf dan total kerugian yang 
diperkirakan sampai US$810 juta jika dihitung dengan berbagai 
kerugian operasional lain. Sementara omzet-nya sekitar US$2,65 
miliar USD. Sinar “Sun” terang benderang pada Oktober 2001, di 
mana mereka merekrut hampir 3.900 orang, sekitar 9Y6 persen dari 
jumlah seluruh stafnya. 

Hal lain yang terjadi juga dalam bulan April 2004 adalah 
penghentian proses pertikaian dengan Microsoft di pengadilan 
selama sepuluh tahun ini. Sun dan Microsoft setuju untuk berdamai 


www.infolinux.web.id 


wteknologi server yang dipakai 
Petfomi. Semuanya bekera di Microsoft memang dikembangkan 
sendiri dan masih kalah dibanding- 
kan teknologi yang dimiliki Sun... 


Michael S. Sunggiardi 


dengan ganti rugi yang dibayarkan Microsoft ke Sun sebesar 
hampir US$2 miliar. Microsoft membayar US$700 juta untuk 
menyelesaikan masalah anti-trust, US$900 juta untuk soal hak 
cipta dan paten, dan pembayaran di muka sebesar US$350 juta 
untuk royalti dari produk server Sun. 

Dengan berhentinya pertikaian ini, kita akan dapat merasakan 
kesempurnaan produk-produk Microsoft yang berhubungan dengan 
Java di masa mendatang. Selama ini produk Java dari Sun selalu 
dihindari oleh Microsoft, sampai Microsoft berusaha membuat 
bahasa yang mirip dengan Java. Bahasa yang diberi nama “Jakarta” 
oleh Microsoft hanya bertahan beberapa saat saja, karena pihak Sun 
melakukan “serangan” terhadap masalah hak cipta. 

Dari sisi bisnis, kerja sama Microsoft dengan Sun ini akan menekan 
biaya operasional Microsoft sampai 8096, yaitu proses melakukan 
update dan upgrade Windows dan Office XP. Dengan bantuan 
teknologi Java, produk-produk 
Microsoft di masa mendatang akan 
dikurangi kerumitannya, terutama 
dalam proses penggabungan 
beberapa paket program. 

Selama ini, teknologi server 
yang dipakai Microsoft memang 
dikembangkan sendiri dan masih 
kalah dibandingkan teknologi 
yang dimiliki Sun yang memang sudah malang-melintang di dunia 
server sejak perusahaan tersebut dibuat. 

Isu keamanan yang sampai sekarang masih dianggap lemah 
pada produk Microsoft akan segera dapat disempurnakan, karena 
sistem keamanan UNIX atau Linux akan mengurangi risiko virus 
mengacak-acak file dan sistem yang ada. Selain itu, sistem 
keamanan Java juga akan mengurangi kemungkinan menyebarnya 
virus ke dalam satu jaringan. 

Dengan kerja sama ini, Microsoft juga mendapat keuntungan 
tidak langsung lainnya, yaitu file-file-nya dapat di-share dan dicetak 
melalui sistem UNIX yang sudah terpasang di jaringan yang cukup 
banyak dan dipakai oleh pelanggan “kelas kakap”. 

Kita berharap saja, Sun dan Microsoft dapat berhasil dengan 
semua program yang ada ini, sehingga akhirnya kita sebagai 
pemakai akan merasakan manfaat dan tidak dibuat pusing oleh 
banyaknya ketidaksesuaian dalam menjalankan suatu program. & 


InroLINUX MEI 2004 15 


Solusi Kami Buat Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Connection 

Saya bekerja sebagai network 
administrator di sebuah perusahaan TI 
besar di Jakarta. Selama ini, kami 
menggunakan Windows XP yang dibeli di 
Mangga Dua. Sejak beberapa waktu lalu, 
kami diharuskan untuk menggunakan 
Linux. Berbagai distro kami gunakan. 
Akan tetapi, sepertinya saya kehilangan 
satu fitur yang selalu yang gunakan di 
Windows, yaitu Remote Desktop 
Connection. Dengan fitur tersebut, saya 
dapat dengan mudah bekerja di desktop 
komputer saya di manapun saya berada. 
Adakah fitur serupa di Linux? Sebagai 
informasi, distro yang saya gunakan 
adalah SuSE 9.0. 


T Remote Desktop 


Ronny—Jakarta 


Bisa. Anda dapat dengan mudah 

menemukan fitur serupa di desktop 

KDE, desktop default di SuSE 9.0. 
Fitur tersebut juga memiliki nama yang 
sama, yaitu Remote Desktop Connection. 
Carilah ke System |Remote Access | 
Remote Desktop Connection. Selamat 
menggunakan Linux! 


'£ Remote Desktop Connection 


Remote desktop: |192.168.1.2:2 


Enter the address and display number of the computer that you 
want to connect to, separated by a colon, Alternatively, browse the 


network and select a desktop to connect to. All VNC or RDP 
compatible servers will be supported. 


Nan Han niy LAN aro comesen 
Gasa 


& Remote Desktop Connection. 


desktop 

Saya menggunakan Mandrake 9.2 
dengan desktop KDE. Dalam keseharian 
pekerjaan saya, aplikasi yang terbuka 
bisa sangat banyak. Apabila saya harus 
selalu mengandalkan shortcut ALT-TAB 
untuk berpindah aplikasi, jelas hal 
tersebut tidak efisien karena saya perlu 
mencari-cari window aplikasi. Saya pun 


T Cara cepat berpindah 


18 InroLINUX MEI 2004 


berpikir untuk meletakkan setiap aplikasi 
di setiap desktop. Hanya, saya tidak tahu 
bagaimana cara untuk berpindah dengan 
cepat dari satu desktop ke desktop lain. 
Apakah ada shortcut atau kita bisa 
membuat shortcut sendiri? 

Eric—Jakarta 


Solusi dengan menempatkan setiap 

aplikasi di setiap desktop sangatlah 

bagus. Untuk berpindah dengan 
cepat, gunakanlah kombinasi tombol CTRL- 
Fxnomor desktop», sebagai contoh CTRL- 
F2 untuk berpindah cepat ke desktop 2. 


Bagaimanakah caranya meng- 
gunakan bc untuk melakukan 
kalkulasi? Bisakah redaksi memberikan 
satu atau dua contoh? Terimakasih. 
Fredy—Surabaya 


T Menggunakan bc 


Berikut ini adalah beberapa contoh 
penggunaan bc: 


2 

1-1 

0 
141 
1 

1/1 
1 
283 
8 
14(1273)”4) 
1297 


di StarOffice 

Perusahaan saya sedang berpindah 
ke StarOffice dari Microsoft Office. Kami 
menemukan bahwa StarOffice sangatlah 
sesuai dengan keadaan kami. Namun, 
ada beberapa hal yang ingin kami 
lakukan agar pengguna akhir (end user) 
tidak bingung dengan istilah yang 
digunakan di StarOffice. Sebagai contoh 
File (Print Preview di Microsoft Office dan 


T Mengganti nama menu 


www.infolinux.web.id 


File |Page Preview di StarOffice. Salah 
satu tindakan yang terpikir oleh kami 
adalah dengan mengganti caption menu 
item tersebut. Adakah cara untuk 
melakukannya? 

Yadi—Jakarta 


Ada. Bukalah menu 7ools|Configure, 

dan aktiflah di tab Menu. Selanjut- 

nya, carilah menu item File |Page 
Preview. Kemudian, tekanlah tombol F2, 
dan ketikkanlah nama baru yang Anda 
inginkan. Tutuplah dialog Tools | Configure 
tersebut, dan caption menu item tersebut 
pun telah berubah. Selamat melakukan 
migrasi! 


Kuma: maros 7 aa 
Dk Bit Den Pant Temat De Snton Hap 

Joon olesi szobala 
Tardu san wec aan 


azabEra- Abe 


Osodava gang aa MA vowas NS) 
& Tools| Configure StarOffice 7. 


di digikam 

Saya baru saja mencoba untuk 
menggunakan kamera digital di Linux. 
Namun, saya sedikit kebingungan karena 
software yang terinstal di notebook saya 
hanyalah digikam dan sepertinya, aplikasi 
tersebut tidak memungkinkan saya untuk 
menambahkan atau mendeteksi otomatis 
kamera digital saya. Adakah cara untuk 
mendeteksi kamera digital di Linux? 

Eko—Jakarta 


T Menambahkan kamera 


Digikam juga dapat digunakan untuk 

mendeteksi kamera digital, hanya, 

menu untuk melakukan hal tersebut 
memang cukup tersembunyi. Untuk 
mendeteksi kamera digital, pilihlah menu 
Setup |(Preferences. Sebuah dialog akan 
ditampilkan, dan aktiflah di tab Camera 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Settings. Di dialog tersebut, Anda akan 
menjumpai tombol Auto-Detect untuk 
mendeteksi otomatis kamera digital Anda. 
Penambahan manual juga dimungkinkan. 
Selanjutnya, gunakan menu Camera untuk 
mengakses kamera digital Anda. 


soguam ala 


Abuapo terinan Pa 
LL Satpam lala 


Para Abumsatnga | Conor setron | | 
mms enpantan 

al - 

Aa 

Ai —————— 


-— 


LL ai | : - 
Os Ola VK oNN ga ee User: NS 


& Digikam. 


Memformat floppy 
TI Adakah cara untuk memformat 
floppy dengan mudah? Dengan 
tampilan seperti di Windows? Agak 
susah bagi saya yang terbiasa meng- 


gunakan Windows untuk memformat 

floppy dengan command line. Saya 

menggunakan Red Hat 9. 
Fransiska—Bandung 


Anda bisa menggunakan Floppy 

formatter yang dapat ditemukan di 

lingkungan GNOME. Secara default, 
Red Hat Linux 9 menggunakan GNOME 
sebagai desktop-nya. Aplikasi ini memiliki 
tampilan sangat mirip dengan dialog 
pemformatan floppy di Windows. 


paket SuSE 

Saya membaca InfoLINUX tentang 
Linux untuk desktop, dan kemudian 
mencoba distro SuSE 9.0 yang saya beli 
di Mangga Dua. Sayangnya, CD keempat- 
nya ternyata rusak. Oleh karena itu, saya 
sangat kesulitan apabila ingin mencoba- 
coba untuk melakukan instalasi program. 
Setelah memilih-milih, barulah ketahuan 
kalau CD keempat rupanya diperlukan. 


IT Mengetahui lokasi 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


Saya menjadi penasaran. Bagaimanakah 

Caranya untuk mengetahui di CD 

manakah tersimpan suatu paket? 
Donny—Jakarta 


Bukalah YaST, aktifkan modul /nstal/ 

and Remove Software. Pilihlah suatu 

paket yang ingin diketahui lokasi 
penyimpannya, dan aktiflah pada Tab 
Technical Data di bagian bawah window. 
Pada sebuah tabel yang ditampilkan, carilah 
field Media No. Field ini akan menunjukkan 
media/CD yang menyimpan paket tersebut.A 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


Wireless LAN 
Broad Lanner Wave 
Wireless LAN PCI 
Adapter 


Wireless LAN 
ProLink Wireless 
Broadband Router 


TV Tuner 
ProLink PixelView 
PlayTV MPEG2 


TV Tuner 

Leadtek WinFast TV 
2000 XP Deluxe 
Edition 

Bluetooth 
Billionton 


Bluetooth 56K 
Wireless Modem 


Kamera Digital 
HP Photosmart 945 


Linux Ready 
Leadtek WinFast 
TV2000XP Expert 
ASUS TV FM Card 
Compro Technology 
VideoMate TV Gold 
Plus 


Cervisia 2.0 
CVS Frontend 


Sc 7.13 
Spreadsheet 


TuxCards 1.1 
Agenda Kerja 


Game 
Search And Rescue 


Game 
Simutrans 


SALMAN AS: 

Linux menunggu lebih 
banyak dukungan 
produsen hardware. 


22 


InroLINUX MEI 2004 


Multimedia dan 
Komunikasi Nirkabel 


Memilih produk multimedia dan jaringan nirkabel untuk Linux itu gampang-gampang 
susah. Gampang jika tersedia informasi lengkap dan kita yakin bahwa produk siap 
digunakan di Linux. Susah, karena tidak semua produsen menyediakan informasi lengkap 


kepada masyarakat. 


alah satu yang sangat berbeda antara cara 

menggunakan hardware di Linux dengan 

di Windows adalah ketersediaan software, 
yang biasanya dalam bentuk CD. Hampir semua 
produk hardware yang beredar saat ini, hanya 
menyediakan CD untuk Windows. Tapi, itu bukan 
berarti bahwa hampir semua produk itu tidak dapat 
digunakan di Linux. Karena, para pengembang 
program Linux telah menyertakan driver dan program 
dalam CD distro Linux, atau menyimpan pada server 
web dan ftp di Internet. Contohnya, semua distro 
Linux populer telah menyertakan driver bttv untuk 
kartu TV, serta program xawtv dan radio untuk 
nonton siaran televisi dan mendengarkan siaran radio 
di Linux. 


Kamera digital dag video 
Kadang-kadang kita bisa dibuat bingung akan fungsi 
sebuah peranti yang kita beli. Disebut ponsel tapi bisa 
dipakai untuk mengambil gambar, bukankah ini fungsi 
sebuah kamera? Sebut saja peranti lain” kamera 
misalnya bisa berfungsi untuk mengambil gambar 
bergerak sebagaimana layaknya sebuah kamera video 
meskipun masih dengan durasi yang pendek. 

Hampir semua produk kamera saat ini dapat 
dihubungkan langsung dengan komputer, melalui 
kabel USB. Karena secara umum peralatan USB di 
kamera ini dikenali oleh Linux sebagai media 
penyimpanan seperti halnya USB stick, maka hampir 
semua kamera digital dapat diakses Linux. Jika 
program khusus pengakses kamera seperti gtkam 
atau gphoto tidak dapat mengenali, Anda dapat 
menggunakan desktop KDE atau GNOME dengan file 
manager Kongueor atau Nautilus untuk mengakses 
gambar atau video di kamera. Simak ulasan dan 
pengujian sebuah kamera digital yang sempat 
singgah di lab kami. 


Televisi dan radio 

Kalau dahulu, radio, televisi dan video menjadi 
primadona untuk hiburan di rumah. Dan komputer 
hanya untuk pengolahan data. Sekarang fungsi yang 


www.infolinux.web.id 


dijalankan oleh peranti-peranti ini sudah menjadi satu, 
dengan melengkapi komputer Anda dengan kartu 
tuner televisi dan radio. Kartu-kartu TV yang dibahas 
InfoLINUX bulan ini bisa menjadi pertimbangan untuk 
menjadikan komputer di rumah dan kantor Anda 
menjadi piranti multimedia. 

Kesan Linux sangat sulit mengenali kartu TV sirna 
jika Anda dapat memilih kartu dengan jenis chipset 
yang tepat, misalnya bt878 atau bt848. Dua produk 
kartu TV yang kami revew menggunakan chipset 
bt878-langsung. dikenali dapat berfungsi baik di 
beberapa distro Linux. Sebaliknya, tiga produk kartu 
TV lainnya, meskipun ada yang dikeluarkan oleh 
vendor yang sama, belum tentu bisa langsung Anda 
gunakan di Linux. Ulasan tiga produk yang tidak 
langsung siap (ready) digunakan di Linux itu dapat 
Anda simak pada “Linux Ready” edisi ini. 


Saringan tanpa kabel 

Jangan.lupa, beberapa waktu yang lalu jaringan 
Internet di Indonesia sempat dimatikan beberapa saat 
untuk menolak pembatasan jaringan nirkabel. Dimulai 
dengan berjamurnya warnet-warnet yang 
menggunakan teknologi jaringan tanpa kabel. 
Sekarang sudah banyak ISP yang menawarkan 
koneksi wireless ini. 

Bagaimana tidak menarik, dengan beberapa peranti 
yang mudah didapatkan dan pengetahuan mengenai 
teknik telekomunikasi, setiap orang akan bisa 
membangun jaringannya sendiri tanpa perlu menarik 
kabel sepanjang jalan. Apalagi jika lokasi Anda sulit 
dijangkau peranti komunikasi yang berbasiskan 
jaringan kabel dan serat optik. Kalau keadaannya 
sudah seperti ini yang menjadi alternatif adalah 
komunikasi nirkabel, meskipun secara performa masih 
kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan kabel 
atau serat optik. Peranti untuk membangun sebuah 
jaringan kecil berbasiskan wireless LAN adalah dengan 
kartu jaringan wireless dan sebuah Wireless Access 
Point. Cara mengonfigurasi peralatan wireless ini di 
Linux juga tidak sulit.A 
Salman AS (sas@salman.or.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Broad Lanner Wave 


Wireless LAN 
PCI Adapter 


WIRELESS LAN 

Kisaran harga: US$170 

Kontak: PT Ideasoft Solution, Jakarta. 
(021) 625-4988 

Situs web: www.planex.net 


L ab kami kedatangan peranti 
jaringan nirkabel dengan chipset 
ADM8211C produksi ADMTek. Paket produk 
ini dilengkapi dengan dua jenis antena, yaitu 
antena yang mempunyai dudukan sendiri dan 
antena batang yang bisa langsung dipasang 
pada kartu jaringan. Disertakan juga sebuah 
CD-ROM untuk Windows. 

Kartu jaringan yang tersedia untuk 
beberapa tipe slot ini mengikuti standar IEEE 
802.11 dan IEEE 802.11b. Bisa bekerja 


& Kartu Wireless LAN ini berfungsi baik di 
Linux. 


pada kecepatan 1, 2, 5.5, atau 11 Mbps. 


Pengujian 

Untuk menguji unjuk kerja kartu jaringan 
nirkabel ini, kami menggunakan dua buah 
komputer. Kedua komputer menggunakan 
Linux distro Red Hat 8.0. Salah satu 
komputer dihubungkan ke Wireless Access 
Point. Kartu yang diuji diletakkan pada slot 
komputer lain. 

Karena modul kernel belum disertakan 
pada CD-ROM, kami harus mengambil dari 
situs ADMTek. Alamat lengkapnya 
www.admtek.com.tw/download/ 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


ADM8211.htm. Untuk mempermudah 
proses pengujian kami mengambil paket 
yang sudah dikompilasi untuk Red Hat 8.0. 
Paket dengan nama file ADM8211 
Install RH80 103 0304.tar.gz menyediakan 
modul kernel untuk kartu jaringan dan 
software yang lain untuk konfigurasi. 
Setelah instalasi dan memuat modul 
kernel, kami mengatur parameter jaringan 
nirkabel kartu ini menggunakan iwconfig, 
disesuaikan dengan parameter yang 
ditentukan di Wireless Acces Point. 
Selanjutnya parameter TCP/IP ditentukan 
dengan program ifconfig. Hasil yang kami 
dapatkan adalah ping ke Wireless Acces 
Point memerlukan waktu rata-rata 2,3 ms 


(milidetik). Sedangkan - 


ke komputer di sisi 


lain 3 ms. Angka ini Instalasi A5 
sekitar enam kali hasil Fitur 5/5 
ping pada jaringan Harga 4/5 
yang menggunakan Performa 4/5 
kabel UTP.A 

Salman AS ILINUX Rating 


(sas@salman.or.id) MENELI 415 


ProLink 
Wireless 
Broadband 
Router 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$140 

Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 6238-3205 

Situs web: www.fida.com 


M elengkapi referensi Anda untuk 
membuat jaringan nirkabel, labo- 
ratorium kami menguji sebuah Wireless 
Router produksi ProLink. Perangkat ini 
dilengkapi dengan 5 koneksi kartu 
ethernet menggunakan RJ45, empat 
untuk jaringan lokal dan satu untuk 
koneksi WAN. Berfungsi juga sebagai 
Wireless Access Point dengan modul 
wireless internal. 

Wireless router ini bekerja pada 
frekuensi 2,4 GHz, dengan laju tukar data 


& Wireless router ini dapat dikonfigurasi dari 
Linux. 


1, 2, 5.5, atau 11 Mbps. Sesuai standar 
IEEE802.11b, PCMCIA 2.1, dan JEIDA 
4.2. Jarak jangkau komunikasi nirkabel 
antara antara 60 meter sampai 170 meter 
tergantung kecepatan komunikasi data dan 
tempat peranti ini bekerja. 


Pengujian 

Persiapan pengujian kami lakukan dengan 
mengatur parameter jaringan dan 
komunikasi wireless peranti ini. Proses 
konfigurasi bisa dengan mudah dilakukan 
melalui web browser dari komputer klien 
yang tersambung kabel UTP. Alamat IP 
router sudah ditentukan dari pabriknya, 


www.infolinux.web.id 


192.168.1.254. Username untuk mengatur 
router ini adalah admin tanpa menggunakan 
password. Parameter wireless diatur pada 
menu Wireless. Kami hanya mengatur 
Service Set Identifier (SSID) dan No 
channel di menu ini. Sedangkan parameter 
jaringan TCP/IP, seperti nomor IP, netmask, 
dan fasilitas DHCP diatur dari menu LAN. 
Konfigurasi via web dapat menggunakan 
sistem operasi apa saja. 

Pengujian koneksi wireless kami 
lakukan di laboratorium dengan jarak 
sekitar 5 meter dalam ruangan tertutup. 
Kecepatan paket ICMP yang bisa kami 
dapatkan adalah sekitar 2.3 ms (milidetik) 
dari sisi klien ke wireless router. 
Sedangkan pada sisi jaringan yang 
menggunakan jaringan kabel UTP ke 
router kami mendapatkan sekitar 0.2 ms. 


Hasil ping dari klien — 


yang menggunakan 


koneksi nirkabel ke Instelasi 5/5 
komputer yang Fitur 5/5 
memakai kabel UTP Harga 4/5 

Performa 415 


didapatkan waktu 
rata-rata 3 ms.M 
Salman AS 
(sas@salman.or.id) 


#LINUX Rating 
MENN/ 415 


InroLINUX MEI 2004 23 


HARDWARE 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Leadtek 

WinFast TV 
2000 XP Deluxe 
Edition 


TV TUNER 

Kisaran harga: US$55 

Kontak: DIAMONDINDO, Jakarta. 
(021) 612-4030 

Situs web: www.leadtek.com 


K omputer Anda bisa digunakan untuk 
menonton TV, mendengarkan siaran 
radio, dan merekam siaran TV hanya 
dengan menambahkan sebuah kartu TV 
tuner pada komputer Anda. 

Di antara banyak produk kartu TV tuner 
yang ada di pasaran, salah satu yang 
dapat digunakan di Linux adalah Leadtek 
WinFast TV 2000 XP Deluxe Edition. TV 


& Kartu TV dan radio ini dapat dikenali dengan 
baik di Linux. 


tuner ini juga dilengkapi dengan beberapa 
fitur di antaranya yaitu menggunakan 
Chipset BT878 , TV/FM/Video/Audio 
Input, audio mono output, FM Radio, 
Teletext, dan Remote Control. Kartu TV 
tuner dengan chipset BT878 ini juga 
memiliki kompatibilitas dengan sistem 
operasi Linux. 


Pengujian 

Kartu TV tuner ini kami uji pada komputer 
yang bersistem operasi Linux Mandrake 9.2 
dan Knoppix 3.3. Kartu TV tuner ini mudah 
dikenali di kedua distro tersebut, untuk 


mendeteksi kartu TV tuner di distro 
Knoppix dari panel bar pilih main menu 
start |KNOPPIX |Configure (TV Card |bttv. 
Sedangkan di Mandrake Anda dapat 
menggunakan tools Mandrake Control 
Center ataupun menggunakan aplikasi 
draktv. Setelah TV tuner dikenali Anda 
dapat melakukan scanning channel siaran 
TV dengan menjalankan program xawtv. 
Untuk itu, Anda dapat menjalankan 
perintah configure xawtv pada terminal. 
Jika Anda menggunakan Knoppix dari 
panel bar pilih main menu start | KNOPPIX | 
Configure |TV Card|xawtv. Dari hasil 
pengujian kami mendapatkan hasil scanning 
channel TV di antaranya channel 29 (Trans 


TV), 37 (TPI), 39 : 
(TVRI), 41 (indosiar, 
43 (RCTI), 45 Instalasi 5/5 
(SCTV), 47 (ANTV) Fitur 415 
49 (TV 7), 51 (Global Harga 3/5 
TV), 53 (Lativi), dan — Performa A15 


57 (Metro TV).0 
Henry #LINUX Rating 


(henry@nurulfikri.com) “ACA 415 


ProLink 
PixelView 
PlayTV MPEG2 


TV TUNER 
Kisaran harga: US$43 
Situs web: www.prolink.com.tw 


alas beranjak dari depan komputer? 

Sementara Anda ingin menonton 
acara TV atau mungkin ingin mendengar- 
kan siaran radio? Lengkapi saja komputer 
Anda dengan kartu TV. Dijamin Anda tidak 
akan kehilangan momen menonton dan 
mendengarkan siaran televisi ataupun radio 
kesukaan Anda saat bekerja di depan 
komputer. Dengan demikian, Anda tidak 
perlu lagi membeli televisi dan radio karena 
semuanya sudah bisa Anda dapatkan 
dalam komputer Anda. 

PixelView PlayTV MPEG2 dapat Anda 

gunakan untuk menonton TV, mendengar- 
kan dan merekam FM radio, pada komputer 


24 InroLINUX MEI 2004 


& Kartu TV dan radio ini berfungsi baik di 
Linux. 


dengan sistem operasi Linux. Beberapa fitur 
yang disediakan oleh PixelView PlayTV 
MPEG2 di antaranya menggunakan Chipset 
BT878, TV/FM/Video/Audio Input, audio 
mono output, FM Radio, dan Remote 
Control. Selain itu kartu TV tuner dengan 
chipset BT878 ini juga memberikan 
kompatibilitas dengan beberapa distro 
Linux. 


Pengujian 

Dalam pengujian ini kami menggunakan 
PC yang bersistem operasi Linux Man- 
drake 9.2 dan Knoppix 3.3. Kartu TV 
tuner ini mudah dikenali di kedua distro 
tersebut, untuk mendeteksi kartu TV tuner 
di Mandrake Anda dapat menggunakan 


www.infolinux.web.id 


tools Mandrake Control Center ataupun 
menggunakan aplikasi dengan perintah di 
konsol: draktv. 

Pada Knoppix dari panel bar pilih main 
menu start |KNOPPIX | Configure (TV Card| 
ttv. Selanjutnya setelah TV tuner dikenali 
Anda dapat melakukan scanning channel 
siaran TV dengan menjalankan program 
xawtv. Untuk itu Anda dapat menjalankan 
perintah configure xawtv pada terminal. 
Jika Anda menggunakan Knoppix dari panel 
bar pilih main menu start | KNOPPIX | 
Configure (TV Card |xawtv. Beberapa 
channel yang diperoleh setelah melakukan 
scanning channel TV di antaranya channel 
29 (Trans TV), 37 (TPI) , 39 (TVRI), 41 
(Indosiar), 43 (RCTI), 45 (SCTV), 47 
(ANTV) 49 (TV 7), 51 (Global TV), 53 
(Lativi), dan 57 (Metro TV). Hasil ini tidak 
berbeda jauh dengan 
TV tuner lain yang 


Pengujian 


menggunakan Instalasi 5/5 
chipset BTTV seperti Fitur 415 
Leadtek Winfast TV Harga A15 
2000 XP Deluxe Performa A15 
Edition. | 
Henry :LINUX Rating 
(henry@nurulfikri.com) IS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Billionton 


Bluetooth 56K 
Wireless 
Modem 


BLUETOOTH 

Kisaran harga: US$80 

Kontak: DataPro, Jakarta. 

(021) 612-5510 

Situs web: www.billionton-id.com 


M odem ini juga berfungsi sebagai 
modem eksternal biasa dengan 
kabel serial, sehingga dapat digunakan 
pada sistem operasi Linux maupun sistem 
operasi Windows. 

Modem ini memiliki saklar dua pilihan 
untuk berhubungan dengan komputer atau 
peralatan wireless bluetooth. Sebagai 
modem eksternal, paket modem ini 


& Modem eksternal dan wireless ini berfungsi 
baik di Linux. 
menyertakan sebuah port dan kabel serial 
untuk berhubungan langsung dengan 
komputer pada /dev/ttySO (COMT1) atau / 
dev/ttyS1 (COM2), serta kabel untuk 
menyambung ke telepon biasa (PSTN). 
Sebagai modem wireless, telah tersedia 
antena kecil yang mampu menangkap dalam 
jarak 100 m, tanpa amplifier eksternal. 
Spesifikasi modem sesuai ITU-T V.90, 
K5be€flex, V.34, V.32 bis, V.32, V.22 bis, 
V.22, V.23, dan V.21. Bluetooth memiliki 
spesifikasi V1.X. 


Pengujian 
Di Linux, kami menguji Billionton Bluetooth 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


56K Wireless Modem ini sebagai modem 
eksternal, menggunakan dua program, 
kppp dan wwdial. Setelah saklar di bagian 
belakang modem diarahkan ke serial dan 
kabel disambungkan ke ttySO (COM1), 
setup device pada kppp juga diarahkan ke 
/dev/ttySO. Pada menu modem kppp, klik 
guery-modem menghasilkan tampilan 
bahwa modem siap digunakan. Cara 
kedua adalah menjalankan perintah 
“wwdialconf /etc/wvdial.conf”. Pada layar 
monitor menunjukkan ada modem di /dev/ 
ttySO. 

Kami menguji untuk mengakses internet 
melalui salah satu ISP, dan hasilnya sama 
dengan umumnya modem eksternal. 


Bluetooth diuji — 


dengan salah satu 


laptop yang memiliki — Instalasi 5/5 
fasilitas bluetooth, Fitur 415 
juga dapat Harga 3/5 

Performa 4/5 


mengakses Internet 
dengan baik. 
Rusmanto 

(rus @infolinux.co.id) 


#LINUX Rating 
MEMM/ 415 


HP 
Photosmart 945 


KAMERA DIGITAL 
Kisaran harga: Rp4.646.000 
Kontak: Procom, Jakarta. 
(021) 633-9360 

Situs web: www.hp.com 


ebelum menghubungkan kamera 

dengan komputer, kami melakukan 
pengambilan dua jenis gambar, yaitu 
gambar diam (jpg) dan gambar bergerak 
atau video plus suara (mpg). Produk HP 
Photosmart 945 ini memiliki kemampuan 
yang cukup lengkap. Resolusi efektif 5,1 
MP (Mega pixel) dan total resolusi 5,3 MP. 
Memiliki kemampuan optical zoom 8x dan 
digital zoom 7x dengan total zoom 56x. 

Photosmart 945 merupakan produk 
kamera digital HP yang pertama dengan 
kemampuan teknologi adaptasi cahaya 
yang memungkinkan kamera digital untuk 
menghasilkan kualitas gambar-gambar foto 
seperti apa yang Anda lihat. LCD monitor 


& Kamera digital SLR ini dapat dikenali oleh 
Linux. 


berwarna 2 inci dapat juga digunakan 
untuk framing atau me-review gambar- 
gambar dan video. 

Photosmart 945 dapat menangkap 
gambar sampai dengan 2608x1952 pixels, 
yang dapat dicetak dengan ukuran 13x19 
inci atau lebih besar lagi. Semua gambar 
photo tersimpan dalam format JPEG. Anda 
dapat langsung menghubungkannya ke 
printer-printer yang kompatibel dengan 
kamera digital HP hanya dengan 
menggunakan kabel USB. Anda juga dapat 
menghubungkannya ke PC dengan 
menggunakan kabel USB. Kamera ini juga 


www.infolinux.web.id 


mampu menangkap 288x208 motion video 
sampai 60 detik dengan audio pada 15 fps 
(frame per detik). Video plus suara 
tersimpan dalam format MPG. Media 
penyimpanannya berupa kartu memory SD 
dengan ukuran 32 MB dan menggunakan 4 
baterai AA. 


Pengujian 

Dalam pengujian, kami menghubungkan 
kamera digital HP Photosmart 945 ke PC 
melalui port USB. Kami mencobanya pada 
PC dengan operasi Linux Mandrake 9.2, 
Red Hat 9 dan Knoppix 3.3 dan program 
atau aplikasi yang digunakan adalah 
gtkam. Jika senang dengan cara manual, 
Anda dapat menggunakan perintah mount 
(misal: mount /dev/sda1 /mnt/mycam ) 
untuk mengakses media memory kamera 


digital. Selanjutnya — 


Anda dapat 


menyimpan seluruh Instalasi 3/5 
gambar foto atau Fitur ea 
rekaman ke dalam Dana 3/5 
PC Anda. Menarik, — Performa 2 
bukan? 

Henry #LINUX Rating 
(henry @nurulfikri.com) #ENAL 35 


InroLINUX MEI 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Leadtek 
WinFast TV2000XP 
Expert 


Kisaran harga: US$60 
Kontak: DIAMONDINDO, Jakarta. 
(021) 612-4030 


& Kartu TV plus radio FM ini belum mudah 
digunakan di Linux. 


ika Anda ingin membeli kartu TV untuk 

digunakan di Linux, sebaiknya hati-hati 
dalam memilih tipe. Beda tipe bisa berbeda 
chipset, meskipun dari produsen dan merk 
yang sama. Sebagai contoh, Leadtek 
memproduksi beberapa tipe kartu TV, dua 
di antaranya WinFast TV2000XP Deluxe 
Edition dan Expert Edition. WinFast 
TV2000OXP Deluxe Edition langsung bisa 
digunakan dengan program xawtv, 
sedangkan kartu TV Expert Edition tidak 
langsung dapat digunakan pada umumnya 
distro Linux. 

WinFast TV2000XP Deluxe Edition 
menggunakan chipset bt878, sedangkan 
Expert Edition menggunakan chipset cx88. 
Tiga distro yang kami gunakan untuk 
menguji, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan 
Knoppix 3.3 dengan kernel bawaan, hanya 
mengenali chipset bttv (bt8x8). 

Untuk bisa menikmati siaran TV dan 
Radio FM dengan chipset cx88, Anda perlu 
melakukan patch kernel Linux dan kompilasi 
driver. Informasi tentang driver atau module 
dan patch kernel untuk chipset kartu TV 
cx88 yang didukung Linux ini dapat Anda 
peroleh dari http://bytesex.org.ARus 


ASUS 
TV FM Card 


Kisaran harga: US$72 
Kontak: PT Astrindo Senayasa, 
Jakarta. (021) 612-1331 


Kartu TV radio FM dari ASUS ini masih 
& sulit dikonfigurasi. 


i dunia MS Windows, komponen 

komputer dari ASUS sudah sangat 
populer dan mudah diinstalasi. Ini tidak 
berarti komponen seperti ASUS TV FM 
Card ini juga mudah digunakan di Linux. 
Kartu TV dan radio FM ini menggunakan 
chipset Phillips yang belum dikenali oleh 
semua kernel Linux standar yang digunakan 
mayoritas distro saat ini. 

Kami menguji ASUS TV FM Card ini 
pada tiga distro Linux, yaitu Mandrake 9.2, 
Red Hat 9, dan Knoppix 3.3, dengan kernel 
standar. Di Mandrake kami menggunakan 
drakxtv, Red Hat menggunakan kudzu, dan 
Knoppix menggunakan configure bttv. 
Ketiga distro tersebut tidak bisa langsung 
mengenali karena semuanya hanya 
mendukung chipset bttv. 

Jika ingin memiliki kartu TV ini, untuk 
dapat menggunakannya di Linux, Anda 
perlu melakukan patch kernel dan kompilasi 
driver. Salah satu web yang menyediakan 
driver dengan chipset Phillips saa 7134 
adalah http://bytesex.org/saa7134. 
Sedangkan informasi tentang patch dapat 
Anda peroleh dari http://bytesex.org/ 
patches.ARus 


Compro Technology 
VideoMate TV Gold 
Plus 


Kisaran harga: US$101 
Kontak: PT Leapfrog Indonesia, 
Jakarta. (021) 666-04784 


& Kartu TV dan radio FM ini juga tidak mudah 
digunakan di Linux. 


A nda juga perlu berpikir ulang jika ingin 
membeli kartu TV ini hanya untuk 
Linux. Seperti dua kartu TV dan radio FM 
lainnya dalam “Linux Ready" edisi ini, 
VideoMate TV Gold Plus dari Compro 
Technology ini belum dapat langsung 
digunakan pada Linux. Chipset yang 
digunakan kartu TV dan radio FM ini adalah 
sejenis saa713x dari Phillips. 

Kami mengujinya pada tiga distro dengan 
kernel bawaan, yaitu Mandrake 9.2, Red Hat 
9, dan Knoppix 3.3, dan semuanya belum 
langsung mengenali atau bisa mengoperasi- 
kan kartu TV ini. Ketiga distro tersebut hanya 
mendukung chiset bttv. Kami belum 
mengujinya dengan distro yang lebih baru. 

Jika menggunakan distro yang lebih 
baru dari ketiga distro di atas, Anda dapat 
mencobanya dengan program pengenal 
hardware yang ada, seperti drakxtv atau 
kudzu. Jika belum berhasil, lebih dahulu 
Anda perlu melakukan patch kernel dan 
kompilasi driver yang disediakan oleh /http:// 
bytesex.org, atau mencari melalui http:// 
google.com dengan kata kunci v4l (video 
for Linux) atau v4I2, phllips, compro, dan 
videomate. ARus 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake 9.2 
Red Hat 9 
Knoppix 3.3 


cas 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake 9.2 
Red Hat 9 
Knoppix 3.3 


cr 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake 9.2 
Red Hat 9 
Knoppix 3.3 


cas 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.3, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan SuSE 9.0.—Red. 


26 InroLINUX MEI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Cervisia 2.0 


CVS FRONTEND 


Sifat: Free software 

Lisensi: OPL1 

Pengembang: Bernd Gehrmann 
Situs web: http://cervisia.sf.net 


royek besar tidaklah mungkin 

dikerjakan sendiri. Butuh banyak 

pihak untuk menyelesaikannya. 
Sementara, semakin banyak pihak yang 
terlibat, semakin banyak pula communica- 
tion path dan kerumitan lainnya. Paling 
tidak, tim harus berhati-hati dalam 
mengurusi file yang dikerjakan bersama. 
Salah manajemen, dampaknya besar. 

Salah satu cara untuk mengatur file-file 
yang dikerjakan bersama adalah 
menggunakan revisi. Salah satu bentuk 
revisi yang paling terkenal adalah 
Concurent Versioning System, atau yang 
lebih populer disebut sebagai CVS. CVS 
digunakan oleh komunitas free software di 
seluruh dunia yang bekerja dengan proyek- 
proyek yang melibatkan lebih dari 1 orang. 

CVS sendiri datang dengan aplikasi 
berbasis command line yang sudah cukup 
bagus. Sayangnya, dari zaman ke zaman, 
berbagai user interface dikembangkan, dan 
tidak setiap programmer akrab dengan 
command line tersebut. Popularitas GUI 
telah menjadikan banyak programmer yang 
mengandalkan aplikasi yang berjalan di 
atasnya. 

Cervisia hadir sebagai front end cvs 
yang sangat baik. Dengan Cervisia, hampir 
setiap fungsionalitas cvs bisa dihadirkan 
untuk Anda. Dan, Anda tidak perlu 
berurusan dengan command line dan 
berbagai argumennya. 

Aplikasi ini umumnya hadir apabila Anda 
menginstall paket kdesdk. Anda akan 
menemukan bahwa aplikasi ini sangat 
mudah dipakai, bahkan oleh Anda yang 


belum pernah bekerja dengan CVS sekalipun. 


Interface Cervisia sendiri sangatlah 
sederhana. Datang dengan sebuah menu 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


& /home/nop'temp/mycvs/hello(/home/nop/cvsroot) - Cervisia sial 
Eile View Advanced Repository Settings Help | 
OIOIKE, | 
File Name V  CVS Log: hello.c '2l-loixI 
(E/home/nopitemp/myovs/hello Tree | List | 


FE CvS Diff: hello.c 


Revision 1.3 


ena KA 
#include cstdio.h» 

nop 
Int main() 12 


inti 
Lana ds 


printf("F 
printf("r Revision A: 1.3 
printf("F Author: nop 
printf("F 


Select by tag: | Se 


Date: 2004/03/19 15:40:37 


printf("F Gomment/Tags: 
return C 


— 
cvs # edit 'hello.c BN 


“"“ empty log message ""“ 


(Finishedj 
cvs -f update -R - 


Revision B: ITA 


Select bytag:|HELLO 0 1 0 2 


new revision: 1.3 


done 
(Finishedj 
cvs -# commit -R 


Author: hop Date: (roogyosn9 14:59:45 
(Finishedj Comment/Tags: Tag: HELLO 01 0 
cvs -f commit -R 
Checking in hello 


Synchronize scroll bars Y| 1 differences na » 


(Finished 


Os OAT KN se Ausors RA 


& Cervisia. 


bar, sebuah toolbar, daftar file dan log 
perintah yang dijalankan. Daftar file akan 
menampilkan file-file proyek Anda beserta 
informasi yang menyertai file tersebut. 
Setiap file akan ditampilkan lengkap dengan 
status, revisi, tag dan timestamp. 
Sementara, log perintah akan menampilkan 
perintah cvs yang dijalankan, lengkap 
dengan hasilnya. 

Menambahkan repository dapat 
dilakukan dengan sangat mudah. Cukup 
akses saja menu Repository | Repositories. 
Sebuah dialog akan ditampilkan, dan 
dengan mudah Anda dapat menambahkan 
repository. Anda bisa menambahkan 
sebanyak apapun repository yang Anda 
inginkan. Berbagai cara akses seperti 
penggunaan ssh pun didukung dengan 
baik. 

Sekali repository ditambahkan, Anda 
bisa menambahkan proyek baru dengan 
sangat mudah. Akses saja satu atau dua 
menu, dan proyek Anda siap terdaftar. 
Bukan hanya itu, kebalikannya, proses 
checkout dapat dilakukan dengan sangat 
mudah, semudah Anda melakukan import. 

Untuk bekerja dengan file-file Anda, 
Anda dapat membuka sebuah sandbox. 
Selanjutnya, dengan mudah Anda dapat 
menambahkan file, baik file binary ataupun 
file text. Update informasi dan status dapat 
dilakukan dengan penekanan satu atau dua 


www.infolinux.web.id 


tombol. Ya. Cervisia, selain datang dengan 
tampilan yang menarik, juga dilengkapi 
dengan berbagai shortcut. Sebagai contoh, 
untuk melakukan cvs commit, Anda hanya 
perlu menekan tombol #. Dan, apabila 
shortcut-shortcut tersebut tidak cocok 
dengan selera Anda, Anda masih bisa 
mengatur shortcut baru. 

Satu hal yang menambah daya tarik 
Cervisia adalah kemampuannya untuk siap 
digunakan. Pengaturan tambahan hampir 
tidak diperlukan. Pokoknya, setelah 
melakukan instalasi Cervisia, aplikasi ini 
siap dijalankan. 

Ketika Anda melakukan berbagai revisi 
dan ingin melihat perubahannya secara 
mendetail, maka visualisasi oleh Cervisia 
dijamin akan memuaskan Anda. Fasilitas 
log browsing akan ditampilkan dengan dua 
cara: tree dan list. Pada modus tree, Anda 
benar-benar dapat melihat hubungan dari 
setiap revisi dalam bentuk hirarki pohon. 
Dan, ketika kita ingin melihat perbedaan 
detilnya, Cervisia siap dengan visualisasi 
yang jelas, lengkap dengan atribut teks dan 
warna-warni menggoda. 

Masih banyak lagi fitur cervisia yang 
menakjubkan. Aplikasi yang telah 
dikembangkan selama tahunan ini jelas 
membantu tim Anda untuk bekerja lebih 
mudah dan menyenangkan.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2004 27 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sc 7.13 


SPREADSHEET 


Sifat: Public domain 
Lisensi: - 
Pengembang: Tim SC 
Situs web: - 


i situasi yang terbatas pun, kita 

perlu kreatif dan menghasilkan 

solusi untuk masalah-masalah 
yang kita hadapi. Banyak contoh di dunia 
komputer telah menunjukkannya. Di era 
DOS misalnya, yang walaupun serba 
terbatas, namun berbagai program canggih 
hadir dan mampu membantu memenuhi 
kebutuhan manusia. Bahkan mampu 
melebihi apa yang diharapkan oleh peng- 
gunanya. Sebagai contoh di dunia DOS 
adalah Lotus 123. Kehadiran spreadsheet 
populer tersebut menjadikan komputer 
sebagai alat bantu yang luar biasa. 

Dunia UNIX pun memiliki fasilitas serupa 
yang tak kalah hebat. Di kala dunia adalah 
hitam dan putih, sebuah spreadsheet luar 
biasa hadir untuk membantu pengguna 
komputer untuk lebih produktif, cepat, dan 
akurat. Tak tanggung-tanggung, spread- 
sheet dengan nama Sc (spreadsheet 
calculator) ini kali pertama dimotori oleh 
salah satu pencetus Java, yakni James 
Gosling dan dilempar sebagai public 
domain. 

Aplikasi ini kami ulas karena bagi tidak 
mungkin pengguna Linux berbasiskan 
command line untuk menggunakan 
StarOffice, OpenOffice.org, ataupun 
Gnumeric. Sementara, kenyataan di 
lapangan memperlihatkan bahwa sangat 
banyak pengguna Linux berbasis command 
line. Aplikasi ini berukuran cukup kecil. File 
yang dihasilkan juga cukup kecil. Dengan 
demikian, apabila diperlukan, kita dapat 
membuat sebuah Linux yang minimal, 
namun tetap memiliki kemampuan 
spreadsheet. Cukup menarik, bukan? 

Walau datang dari masa lalu, Anda 
tidak perlu membayangkan kalau-kalau 


28 InroLINUX MEI 2004 


R nop@nop....home/DATA/NOP/home - Shell - Konsole —lelxI 
Session Edit View Bookmarks Settings Help | 
A10 (10 2 0) LJ As 
A B 
OM kabrg nmbrg aty harga tota 
1g KSOO1 SDcard 100.00  5609.09 596999.00 
IA KS0O2 PenDrive 20.09  3569.09 700900.00 
8 
harga total 5?0000.00 
bayar 600900.60 
kembali 30900.00 
13 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
1? 
18 
19 
20 
el 
"44 
3 
24 
Rs 
R6 
2? 
R8 
29 
80 
B1 
82 
83 
84 
85 - 
. New || ka) Sheli | 


CKEEEEETITTT ii 


K StarOffice 7 
“4 nop@nop.:...home/DATA 


re: al, 


18/03/2004 


Auoar 


& Spreadsheet calculator. 


interface Sc separah vi. Sebaliknya, tampilan 
Sc sendiri cukup bagus. Berbasiskan pustaka 
curses, Sc mampu menampilkan interface 
yang ramah, walaupun tanpa tampilan 
grafikal. Bagi Anda yang bisa menggunakan 
Lotus 123, Star Calc, Excel, Gnumeric, dan 
aplikasi spreadsheet lainnya, menggunakan 
Sc tentulah sangat mudah. 

Sejak Lotus 123 populer, Sc telah dibuat 
untuk kompatibel dengan Lotus 123 
tersebut. Bahkan, beberapa perintah juga 
dapat diawali dengan karakter /. Selain itu, 
tugas-tugas dasar seperti fi// series, 
formatting cell, lookup, dan lain sebagainya 
telah didukung. Ini adalah aplikasi yang 
sangat matang dan datang dengan banyak 
fitur. 

Salah satu fitur yang berguna adalah 
automatic recalculation. Fitur yang satu ini 
sangat diperlukan bagi Anda yang memiliki 
perhitungan, seperti halnya accounting. Di 
Sc, kita bahkan bisa meminta Sc untuk 
tidak melakukan rekalkulasi terlebih dahulu, 
sebagai langkah antisipatif agar proses 
loading tidak memakan waktu terlalu lama. 

Selain itu, dengan perintah @ext, Sc 
juga mendukung fungsi eksternal. Dengan 
demikian, Sc masih dapat dikembangkan 
lebih lanjut lagi. Fitur yang satu ini juga 
dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. 

Sc juga mendukung enkripsi dokumen 
untuk menjaga keamanan data. Fitur ini 


www.infolinux.web.id 


dirasa perlu karena file spreadsheet yang 
dihasilkan adalah file text yang dapat 
dibaca dengan mudah. 

Secara umum, banyak fungsi dapat 
diakses dengan menekan tombol tertentu. 
Dalam hal ini, Sc sedikit menyerupai vi. 
Namun, jangan khawatir karena umumnya, 
Anda tidak perlu terlalu menghafal banyak 
kunci keyboard. Berbagai fungsi umum 
dapat diakses dengan kunci yang mudah 
diingat. Kalau sampai Anda melupakan satu 
perintah misalnya, cara yang paling mudah 
adalah menekan tombol ?, dan sebuah help 
interaktif yang sangat mudah dipahami 
akan ditampilkan. Pertama-tama, berbagai 
kategori untuk bantuan akan ditampilkan. 
Anda tinggal memilih, dan petunjuk pun 
ditampilkan. 

Sc datang dengan sebuah manual yang 
luar biasa panjang. Segala petunjuk 
penggunaan Sc dapat dibaca dalam manual 
tersebut. Dan untuk membantu pengguna 
yang ingin mempelajari Sc, sebuah tutorial 
juga telah disiapkan. Dengan mengikuti 
tutorial ini, kita dapat mempelajari dasar- 
dasar penggunaan Sc. 

Sc membuktikan seorang pengguna 
Linux yang tidak mengenal GUI pun dapat 
menikmati spreadsheet. Dapat bekerja 
seperti halnya kita bekerja dengan 
StarOffice Calc!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


TuxCards 1.1 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


AGENDA KERJA 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Alexander Theel 
Situs web: http://www.tuxcards.de 


de terkadang muncul di saat yang tak 

terduga. Ketika sedang mandi, sedang 

makan, ataupun di saat-saat lainnya. 
Terkadang, kita perlu membuat draft dari 
ide kita tersebut agar dapat mempelajari 
lebih lanjut di kesempatan lainnya. Tak 
jarang, buku catatan kecil digunakan untuk 
menyimpan draft tersebut. 

Ide-ide tersebut, bersama hal-hal 
lainnya, juga dapat dituliskan ke dalam 
post-it dan kemudian ditempelkan di 
tempat-tempat yang sering terjangkau atau 
yang potensial terjangkau oleh kita. 

Namun sayangnya, tak jarang draft ide 
yang kita buat hilang karena berbagai 
alasan. Atau post-it yang kita gunakan 
untuk menyimpan ide dan hal lainnya kita 


buang karena sedang merapikan meja kerja. 


Dan umumnya, sangat susah bagi kita 
untuk mengelompokkan ide-ide kita 
tersebut dalam satu kategori, agar dapat 
ditindaklanjuti lebih baik. Terkadang, 
karena disimpan di tempat yang berbeda, 
maka ide-ide yang sebenarnya sejenis dan 
sangat berhubungan menjadi terpisah 
begitu saja. 

TuxCards datang untuk membantu 
Anda mengelola ide-ide, pemikiran ataupun 
hal lain yang sering Anda tuliskan di buku 
catatan kecil, atau yang sering Anda 
tempelkan dengan post-it ke dalam sebuah 
notebook elektronik yang terstruktur. Bagi 
Anda yang pernah menggunakan aplikasi 
CueCards di Windows, maka TuxCards 
memiliki konsep serupa dengan beberapa 
fitur tambahan. 

Interface TuxCards sendiri sangatlah 
sederhana. Datang dengan sebuah menu 
bar dan dua toolbar. Toolbar pertama lebih 
merupakan shortcut untuk menu item di 


TuxCards -lalx 
Elle Edit Options Extras About | 
NA IOI BIKE 
Standard X (Helvetica 201118 pg 'B| 

LI &|| Product Development 
E-root 
arkatresseoh Agar dapat mengembangkan produk lebih efisien, lebih sensitif 
— product features 
Fri Mar 192004 07:24:32 
Pa 


& TuxCards. 


menu bar, sementara toolbar kedua 
merupakan toolbar formatting yang bisa 
digunakan untuk melakukan formatting 
sederhana pada dokumen Anda. 

Di bagian kiri layar, tersedia sebuah 
Sidebar, yang lebih berfungsi sebagai 
kosmetik. Sidebar tersebut dapat 
dikonfigurasi untuk menampilkan warna, 
gradasi warna dan text sesuai keinginan. 
Selain itu, sejak versi 0.7 TuxCards telah 
memiliki kemampuan untuk menampilkan 
CactusBar. Dengan mengaktifkan 
CactusBar tersebut, kaktus akan muncul 
dan menghiasi sidebar Anda. Menarik. 

Masih di bagian kiri layar, tersedia 
sebuah tree view untuk menampilkan tree- 
tree ide Anda. Anda dapat 
membayangkannya seperti tree pada file 
sistem, yang ditampilkan oleh Kongueror 
misalnya. Setiap tree item dapat di-expand 
ataupun collaps. 

Dan, bagian terbesar layar adalah area 
kerja. Di area kerja ini, Anda dapat 
menuliskan apa saja yang diinginkan. Dan 
yang paling mengagumkan adalah, 
walaupun terlihat sederhana, layar edit ini 
merupakan layar edit yang cukup canggih 


dan mampu menyimpan dalam format RTF. 


Tak tanggung-tanggung, aplikasi ini juga 
datang dengan beberapa style yang dapat 
Anda gunakan seperti halnya pada word 


processor canggih seperti StarOffice Writer. 


Sebagian besar style tersebut berfungsi 


www.infolinux.web.id 


sebagai bullets and numbering. 

Anda bisa mengatur text untuk rata kiri, 
kanan, tengah, ataupun rata kanan kiri. 
Selain itu, warna, font dan ukuran text pun 
bisa diubah sesuai keinginan. Semua 
informasi ini disimpan ke dalam sebuah 
format XML, yang dapat Anda edit dengan 
mudah. 

Pembuat aplikasi ini menulis TuxCards 
karena membutuhkannya, dan hal ini 
membuat TuxCards benar-benar dapat 
diandalkan untuk mengelola ide-ide dan 
pemikiran Anda. Ketika pemikiran tersebut 
ingin dibagikan di Internet, maka dengan 
kemampuan HTML Export-nya, semua 
pemikiran Anda dapat disulap menjadi 
halaman web, dengan tampilan yang sama! 
Tetap memiliki hirarki, properti text juga 
dipertahankan. Pokoknya, secara 
fungsional, persis dengan tampilan 
TuxCards. Luar biasa! 

Selain HTML Export-nya, satu hal yang 
perlu dipuji dari aplikasi ini adalah 
kemampuan untuk dikustomisasi. Hampir 
semua bisa Anda ubah. Hampir semuanya 
bisa menyesuaikan diri dengan keinginan 
Anda. 

Jadi, bagi Anda yang sibuk, memiliki 
banyak ide, dan ingin mengorganisasi 
semuanya lebih teratur dengan bantuan 
komputer, segeralah instal dan gunakan 
program ini.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2004 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Search And 
Rescue 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Wolfpack Entertainment 
Situs web: http://wolfpack.twu.net/ 
SearchAndRescue/ 


etika terjadi kecelakaan yang 

mengakibatkan korban, kita sering 

melihat tim SAR bekerja keras 
untuk menyelamatkan korban-korban 
tersebut. Mereka berjuang tanpa rasa lelah 
dan terkadang bahkan mempertaruhkan 
nyawa mereka sendiri. 

Bagi Anda yang ingin menjadi anggota 
SAR, Anda dapat berlatih terlebih dahulu 
dengan memainkan game ini. Di dalam 
permainan Search And Rescue, sesuai 
namanya, Anda akan berperan sebagai 
anggota SAR yang berusaha mencari dan 
menyelamatkan korban. 

Namun, rupanya untuk menjadi tim SAR 
yang baik tidaklah mudah. Di permainan ini, 
paling tidak, Anda perlu memiliki 
kemampuan untuk menerbangkan 
helikopter, mencari dan menyelamatkan 
korban, serta yang tak kalah pentingnya 
adalah mendaratkan helikopter. 

Permainannya menarik. Di permainan ini, 
Anda mendapatkan kesempatan untuk 
mencoba dua hal. Menyelesaikan misi, atau 
sekadar terbang ke sana ke mari. Pada 
penyelesaian misi, umumnya Anda harus 
mencari dan menyelamatkan korban sesuai 
dengan skenario yang telah ditentukan. 

Pertama-tama, Anda diberikan 
kesempatan untuk memilih misi yang 
diinginkan. Selanjutnya, seperti halnya di 
dunia nyata, Anda akan mendapatkan 
briefing terlebih dahulu yang membahas 
deskripsi misi dan beberapa tip agar misi 
dapat dijalankan dengan sukses. Apabila 
diperlukan, di briefing ini Anda juga dapat 
melihat peta misi Anda. Setelah semuanya 
komplit dan Anda siap, maka Anda pun 


30  InroLINUX MEI 2004 


& Search And Rescue. 


akan segera menuju ke helikopter dan siap 
untuk menjalankan misi. 

Pada penerbangan bebas, Anda memiliki 
lebih banyak pilihan. Yang pertama, Anda 
dapat menentukan theater atau lingkungan 
penerbangan Anda. Tersedia beberapa 
pilihan, di antaranya padang gurun dan Los 
Angeles. Di setiap lingkungan penerbangan, 
Anda masih bisa membatasi lokasi. Apabila 
Anda memilih Los Angeles, maka Anda 
dapat memilih untuk terbang di atas 
Avalon/Catalina, Los Angeles International, 
Santa Monica Municipal, dan UCLA 
Hospital. 

Setelah lokasi ditentukan, saatnya tiba 
bagi Anda untuk memilih Aircraft. Untuk 
setiap Aircraft yang dipilih, Anda dapat 
melihat informasi detailnya yang 
ditampilkan benar-benar detail, dan Anda 
dapat melihat seluruh badan pesawat dari 
segala sisi dengan bantuan mouse. 

Setelah itu, Anda juga diberi 
kesempatan untuk menentukan cuaca. 
Anda dapat memilih cuaca cerah, berawan, 
dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik, 
Anda bahkan dapat meminta permainan ini 
untuk menyesuaikan jam lokasi sesuai 
dengan jam di komputer Anda. Apabila 
Anda memainkan game ini malam hari, 
maka lingkungan penerbangan Anda juga 
malam hari. 

Anda pun siap untuk terbang. Anda bisa 
memilih untuk menyalakan mesin atau 
mematikan mesin. Kemudian, Anda juga 


www.infolinux.web.id 


bisa memilih untuk melakukan pemanasan 
terlebih dahulu. Bagi Anda yang terburu- 
buru, bisa langsung terbang ketika mesin 
baru dipanaskan. 

Apa yang menarik dari game ini? Yang 
pertama, game ini berusaha untuk 
memberikan tampilan yang realistis. 
Perputaran kipas dan lain sebagainya 
ditampilkan mendetail. Begitu juga dengan 
arah terbang dan kemudi pesawat. Anda 
bahkan bisa melihat pesawat dari berbagai 
sisi. 

Yang kedua, kemampuan untuk 
menampilkan helikopter dan segala 
informasinya dengan detail. Dengan 
memainkan game ini, Anda serasa benar- 
benar menerbangkan pesawat. Mulai dari 
memanaskan mesin, mengatur ketinggian, 
sampai mendaratkan. 

Berikutnya, suara diperdengarkan 
dengan sangat realistis. Coba saja nyalakan 
mesin. Dijamin, suara bisingnya akan 
membuat Anda serasa di lapangan udara. 
Mematikan mesin bahkan lebih menarik 
lagi. Dan sesekali, cobalah untuk 
mematikan mesin ketika sedang terbang. 


Suara mesin dan rs 


suara pesawat yang 


hancur akan terdengar Efek Suara 5/5 
seperti di film-film. Grafis 4/5 
Segera instal dan Fitur 5/5 
terbang!A 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@nfoin.co.id (“#8888 5I5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Simutrans 


Sifat: Non-free 

Lisensi: Simutrans 

Pengembang: hansjoerg malthaner 
Situs web: http://www.simutrans.de 


agi kita yang tinggal Jakarta, 

berangkat kerja sekitar jam 9 dan 

pulang kerja sekitar jam 5 adalah 
saat-saat kita berjuang di jalan raya, di 
tengah lalu-lintas superpadat yang semakin 
padat dari hari ke hari. Mengontrol emosi 
agar tidak meledak, dan mencoba untuk 
tenang manakala hamparan kendaraan 
sepanjang beberapa kilometer terbujur kaku 
di depan kita. Bagi yang memiliki kesem- 
patan untuk tidur di dalam kendaraan, mimpi 
terindah adalah jalanan yang lancar. 

Problem transportasi adalah problem 
yang potensial dihadapi oleh kota-kota 
besar. Jakarta adalah contoh terbaik di 
Indonesia. Berbagai langkah ditempuh 
untuk mengatasi masalah yang Anda. 
Sebagai contoh, bus way sedang lalu-lalang 
di Jakarta. 

Bagi kita yang tidak memiliki hak untuk 
mengatur jalan raya, tentunya tidak mungkin 
bagi kita untuk campur tangan terlalu 
banyak dalam mengatasi masalah lalu-lintas 
yang ada. Lebih tertib saja sudah sangat 
membantu. Namun paling tidak, apabila 
Anda menggunakan linux, game Simutrans 
bisa Anda coba. Simutrans adalah 
permainan simulasi transportasi. Anda 
bagaikan penguasa yang berhak untuk 
mengatur infrastruktur lalu-lintas. Salah atur, 
masyarakat yang kena getahnya. 

Game yang dibuat oleh programer 
Jerman ini memang luar biasa. Ketika 
dijalankan, Anda berhak untuk memiliki 
bahasa yang digunakan dalam game ini. 
Tersedia cukup banyak bahasa. Anda juga 
bisa mengatur peta permainan Anda. 
Tersedia berbagai peta, lengkap dengan 
keragaman situasi. Anda bahkan dapat 
memilih peta dengan banyak sungai atau 
hutan. Pokoknya, Anda dapat memilih 
kondisi sesuai keinginan. Apabila dirasa 


Spring 1930 0:45h 
& Simutrans. 


100000.001: 


kurang, Anda masih bisa menyusun map 
sendiri dalam format PPM. Namun, 
sayangnya, tidak banyak yang bisa Anda 
lakukan dengan map tersebut. Kemampuan 
game ini dalam menangani map eksternal 
masih perlu penyempurnaan. 

Salah satu faktor penting adalah waktu. 
Setiap waktu, jumlah kendaraan dapat 
berubah. Selanjutnya, bahan baku untuk 
membangun sarana transportasi bisa 
semakin mahal. Umur bangunan pun 
semakin pendek. Sebagai penguasa, Kita 
perlu berlomba dengan waktu untuk 
mengatur transportasi yang lebih baik. 

Salah satu alasan permainan ini sangat 
menarik adalah kemampuannya untuk 
menampilkan situasi sesuai dengan waktu. 
Setiap beberapa detik, waktu akan 
bertambah sekitar setengah jam sampai 
satu jam. Dan, setiap perubahan waktu 
akan memicu berbagai perubahan lain. 

Sebagai contoh, ketika jam 
menunjukkan pukul 5 sampai 7 pagi, langit 
akan perlahan semakin terang, rumah- 
rumah akan lebih tampak, rumput akan 
tampak lebih hijau, dan suara ayam yang 
berkokok akan terdengar di mana-mana. 
Ketika tengah hari, Anda dapat melihat 
segala sesuatu dengan jelas, berkat cahaya 
matahari. Permainan ini mengingatkan kita 
akan siklus alam sehari-hari. Terkadang, air 
di sungai lebih beriak, dan ikan-ikan sesekali 


www.infolinux.web.id 


Welcome to Simutrans, a game created by Hj. Malthaner. 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


(15,83) (T-1.00) 


bermunculan. 

Jangan sampai terlalu terpesona karena 
banyak infrastruktur transportasi yang 
harus kita bangun. Apabila terdapat banyak 
sungai, maka tentunya jembatan adalah 
wajib hukumnya. Itupun tidak bisa 
sembarangan. Setiap jembatan memiliki 
harga tertentu, Anda harus mampu untuk 
memilih yang paling cost-effective. 

Jalan raya juga dapat Anda bangun. 
Anda bebas menyusun struktur yang paling 
indah, sekaligus berfungsi. Ingat, waktu 
jalan terus. Oleh karena itu, dahulukan 
selalu daerah yang memerlukannya. 

Grafis pada game ini ditampilkan cukup 
detail. Walaupun tidak sampai mampu 
melihat isi rumah, paling tidak pergerakan 
kendaraan dapat terlihat. Informasi setiap 
objek pun dapat dilihat. Pertimbangan 
untuk prioritas pembangunan. 

Suaranya tidak seindah grafisnya. 
Namun, secara umum cukup. Game ini 
memiliki konsep yang sangat menarik. 
Anda yang menyenangi strategi wajib 


sed 


Pemerintah kota 


Jakarta juga sesekali Efek Suara 415 
mungkin perlu ikut Grafis 5/5 
mengikuti perlombaan Fitur 45 
Simutrans.A 

Noprianto ILINUX Rating 


hopranto@nfoin.coil 19981 M5 


InroLINUX MEI 2004 3I 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dari Mencoba-coba 
Menjadi Bisa 


Untuk menjadi seorang profesional Linux, tidak selalu membutuhkan 
biaya besar. Dengan niat yang kuat dan terus berusaha, Irvan berhasil 
melewati perjalanan panjang dari seorang pemula hingga menjadi system 


administrator. 


ali pertama instalasi Linux, saya 

masih takut partisi Windows 98 

saya hilang. Saya wanti-wanti 
kepada teman yang akan membantu 
instalasi Linux di komputer saya, “Eh.. 
awas loe ya.. Windows gue jangan hilang.. 
apalagi lagu-lagunya, susah tuh nyarinya." 
Teman saya pun hanya tersenyum dan 
berkata, “Tenaaaang... ini bisa dual boot 
kok.” Pada waktu itu istilah dual boot 
masih terasa asing di telinga saya. 
Timbullah berbagai pertanyaan dari saya 
yang memborbardir teman saya tersebut. 
Untunglah, Suryana teman saya itu cukup 
sabar, meski kami berdua sama-sama baru 
kenal Linux pada saat itu juga. 

Akhirnya setelah diyakinkan oleh Suryana 
bahwa menginstalasi Linux itu aman, dan 
partisi Windows-nya tidak hilang, maka kami 
pun mulai mengistalasi Linux Red Hat 5.2. 
Ketika masuk proses instalasi, saya 
tercengang, begitu banyak istilah-istilah yang 
tidak saya kenal, seperti mount point, swap, 
anaconda, inode, dan sebagainya. 

Sebenarnya pada waktu itu kami bisa 
dibilang nekad, sama-sama belum banyak 
tahu apa itu Linux, tapi malah instalasi 
sendiri tanpa tahu pasti apa yang akan 
terjadi. Proses instalasi kami lakukan 
dengan cara “meraba-raba” sendiri. Satu 
per satu keterangan kami baca tanpa 
terlewati, meski bahasa inggris kami pas- 
pasan. Alhasil proses instalasi tersebut 
berjalan seharian, mulai dari jam 9 pagi 
hingga jam 9 malam. 

Ketika saya ingin mencoba untuk 
menggunakan Linux, saya dihadapkan 
dengan prompt login. Saya kebingungan, 
karena teman saya tidak memberikan 
password-nya, alhasil Linuxnya pun tidak 
bisa digunakan, saya pun kembali ke 
Windows dan partisi Linuxnya pun saya 
hapus karena saya butuh space untuk lagu. 


32 InroLINUX MEI 2004 


Mau coba instalasi ulang sendirian, saya 
tidak berani. 


Distro-distro yang memikat 
Suatu ketika ketika saya sedang 
“nongkrong” di musholla kampus, ada 
seorang teman saya yang berbicara tentang 
Linux. Langsung saja dengan cuek saya 
ikutan berbicara dengannya. Saya bilang 
kalau saya pernah instalasi Linux namun 
tidak bisa digunakan karena tidak tahu 
password-nya. Dia menyarankan kepada 
saya untuk menginstalasi ulang, tapi saya 
bilang instalasi Linux susah sekali karena 
tidak bisa pakai mouse pada waktu 
instalasi. Lalu teman saya pun menyaran- 
kan untuk menggunakan SuSE. 

Saya pun makin tertarik untuk 
mencobanya. Pada waktu itu saya belum 
mengenal istilah Distro atau Distribusi 
Linux. Yang saya tahu ada Linux Red Hat, 
Linux SuSE, dan Linux Slackware. Akhirnya 
saya pun meminjam CD SuSE Linux milik 
teman saya tersebut, kalau tidak salah itu 
adalah SuSE Linux versi 6.2, dan 
mencobanya di rumah. Saya cukup 
tercengang dengan proses instalasi SuSE 
yang menggunakan bahasa Indonesia, 
tetapi saya masih belum mengerti paket- 
paket apa saja yang mesti saya instalasi. 


Alhasil semua paket saya “checklist” untuk 
diinstalasi. Proses instalasi yang tergolong 
nekat ini pun selesai dengan lancar, meski 
masih memakan waktu berjam-jam. Saat 
itulah kali pertama saya “jatuh cinta” 
dengan Linux. Karena apa? Karena saya 
bisa mendengarkan musik di Linux, dan 
tampilan grafikal Linux yang banyak pilihan, 
ada KDE, GNOME, fvwm, dan lain-lain. 

SuSE Linux tersebut pun terus bertahan 
hingga keluar Red Hat 6.2 yang memiliki 
tampilan grafikal pada proses instalasi, dan 
saya pun mencoba menginstalasi Red Hat 
6.2. Lagi-lagi saya dibuat kagum, Linux bisa 
memainkan file mp3 dengan player yang 
mirip dengan Winamp. Kegiatan mencoba- 
coba disrto Linux pun terus berlangsung. 
Beberapa kali saya ganti-ganti distro, 
beberapa kali saya memformat harddisk 
saya untuk Linux. 

Suatu hari saya mendengar bahwa ada 
majalah yang membahas khusus tentang 
Linux, yaitu InfoLINUX. Waktu itu pertama 
kali saya melihat distro yang cukup 
“manusiawi” untuk orang awam, Linux 
Mandrake. Distro yang satu ini benar-benar 
membuat saya tercengang. Selain bisa 
menggunakan bahasa Indonesia pada 
proses instalasi, Madrake cukup baik dalam 
mengenali hardware yang saya miliki. Jadi 


Riwayat Singkat Irvan 


Pria yang lahir di Jakarta pada 14 Mei 1980 ini baru setahun lulus dari jurusan Teknik 
Informatika salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Irvan saat ini bekerja 
sebagai System Administrator pada Pusat Jantung Nasional “Harapan Kita” Jakarta. 

Sehari-hari, Irvan mengelola banyak workstation dan server yang menjalankan 
sistem operasi Linux dengan berbagai aplikasi seperti Apache, MySOL, PostgreSOL, 
gmail, sguid, firewall, dan lain-lain. Di samping menguasai aplikasi jaringan, Irvan 
juga mendalami pemrograman C/C4-4, Shell, dan PHP. 

Karena kemampuannya di bidang Linux, ketika masih kuliah Irvan telah dipercaya 
sebagai Linux System & Network Engineer di PT Nurul Fikri Cipta Solusi, Jakarta. 
Irvan dapat dihubungi melalui e-mail irv@irvan.or.id atau situs pribadinya 


www.irvan.or.id. 


www.infolinux.web.id 


Rusmanto 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


.Saya mengguna- 
kan Linux, karena 
jenuh setiap hari 
harus membersihkan 
virus... 


semakin kuat lah cinta kepada Linux. 
Hanya dengan bermodalkan majalah, saya 
belajar “mengoprek" Linux sendirian mulai 
dari setup sederhana, tips dan trik, sampai 
proses kompilasi kernel. 


Belajar dari manual, 
howto, dan komunitas 
Kecintaan saya terhadap Linux pun ber- 
tambah ketika saya mendapatkan mata 
kuliah sistem operasi. Ketika saya masuk 
kelas mata kuliah tersebut, saya sedikit 
kaget dengan istilah-istilah yang sering saya 
temukan pada Linux di antaranya inode, 
swap, memory management, forking, child 
process, root, multi tasking, multi user, dan 
lain-lain. Semua istilah tersebut cukup 
familiar di telinga saya. Pada waktu itu pun 
saya berpikir, ternyata Linux itu pantas 
disebut sebagai “Sistem Operasi Sejati”. 
Mulai saat itu lah saya tidak pernah 
meninggalkan Linux, meski hingga saat ini 
saya masih menggunakan dual boot, 
karena keperluan pekerjaan. 

Saya belajar Linux hanya dengan 
bermodalkan manual, howto, majalah, 
bertanya-tanya dengan teman, dan milis 
atau mailing list. Tidak jarang sistem saya 
“ngaco” karena saya nekat mencoba-coba 
dengan bermodalkan manual dan howto 
tersebut. Tapi di situlah ilmu dan kepuasan 
saya dapatkan. 

Saya mengenal milis Linux dari teman 
lama, Firdaus Tjahyadi, yang ternyata 
memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama 
suka mengoprek Linux dan networking. Milis 
yang saya ikuti waktu itu masih menggu- 
nakan nama linux-setup @linux.or.id dan 
linux-admin @linux.or.id. Sekarang berganti 
nama menjadi tanya-jawab Alinux.or.id. Di 
milis ini lah saya mendapatkan “gojlokan” 
dari para senior Linux Indonesia. 

Mungkin hal yang serupa juga dialami 
oleh para newbie yang bergabung di milis 


tersebut. Pada awalnya saya berpikir, bahwa 
komunitas Linux itu hanya terdiri dari orang- 
orang jago yang sombong. Namun ternyata 
ada hikmah di balik semua itu. Para senior 
tersebut ternyata mengajarkan kita untuk 
tidak malas membaca dan mencari tahu 
sebelum bertanya. Tapi sayangnya, hal 
tersebut sering disalahartikan oleh beberapa 
newbie atau pemula. Firdaus juga yang 
mengajak saya untuk bergabung menjadi 
anggota KPLI Jakarta. Di KPLI Jakarta ini lah 
saya bisa kenal dengan para “tetua” Linux di 
Indonesia. 


Dapat kerja karena Linux 
Karena saya dan Firdaus tidak begitu suka 
dengan programming dan lebih tertarik 
dengan networking dan administrasi 
sistem, maka kami berdua lebih sering 
mengoprek berbagai server di Linux, mulai 
dari apache, samba, sguid, ftp server, dan 
mail server. Berbagai buku pun kami baca, 
berbagai error pun kami alami, namun itulah 
guru terbaik bagi saya dan teman saya. 
Semua aktivitas tersebut, ternyata 
memberikan hasil yang cukup baik bagi 
saya saat ini. Tanpa disadari ternyata 
pengalamanlah yang membuat saya 
mendalami Linux. Sehingga saat ini saya 
bisa bekerja dengan memanfaatkan 
pengetahuan yang saya miliki tersebut. 
Dengan bermodalkan pengetahuan 
Linux tersebut, Alhamdulillah saya bisa 
kerja sebagai System Administrator di PT 
Nurul Fikri Cipta Solusi yang merupakan 
tempat kerja pertama saya, dan saat ini 
saya bekerja sebagai System Administrator 
di RS Pusat Jantung Nasional “Harapan 
Kita” Jakarta. Dengan pengetahuan akan 
Linux itu pun saya juga membantu Instansi 
pemerintah untuk memigarasikan server 
mereka ke server Linux, yaitu Departemen 
Kesehatan RI dan Lembaga Sandi Negara. 


Kelebihan dan kekurangan 
Linux 

Banyak suka dan duka yang saya alami 
selama menggunakan Linux, namun semua 
itu membuat saya makin mencintai sistem 
operasi yang berlogo penguin ini. Mungkin 
alasan saya sedikit berbeda jika ditanya 
mengapa saya menggunakan Linux. Jika 
orang lain menggunakan Linux karena 
gratis, tidak dengan saya, saya 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


menggunakan Linux karena banyak pilihan 
yang diberikan oleh Linux, salah satunya 
adalah pilihan akan distro, jika saya tidak 
suka dengan distro A maka saya bisa 
menggunakan distro B. Meskipun nanti 
distro Linux mulai menjadi komersial, saya 
tetap akan menggunakan Linux karena 
keanekaragamannya tersebut. Dan satu hal 
lagi yang membuat saya menggunakan 
Linux, karena jenuh setiap hari harus 
membersihkan virus si Windows. 

Namun saya masih menyimpan sedikit 
kekecewaan terhadap Linux, yaitu emulasi 
effect surround terhadap sound card yang 
ber-chipset emu10k1 tidak optimal seperti 
di Windows. Kualitas yang dihasilkan jauh 
di bawah Windows. Karena hal tersebutlah 
saya masih menyimpan Windows pada PC 
saya di rumah, hanya untuk mendengarkan 
musik, karena saya pencinta musik. 
Mungkin suatu saat jika vendor Creative 
mau membuka keseluruhan source code 
emulasi chipset emu10k1 kepada 
komunitas open sourrce, saya akan 
meninggalkan Windows selama-lamanya.d 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Komersialisasi Linux 


Komersialisasi 


Linux 


Noprianto 


Beberapa penyedia Linux kini memfokuskan 
dirinya untuk layanan yang lebih baik. 
Konsekuensinya, kita harus bayar. Bagaimana kita 
melihat semua ini sebagai hal yang positif? 


ali pertama Linus menciptakan 

Linux, pasti tidak akan pernah 

terbayangkan oleh beliau bahwa 
Linux akan menjadi sebesar saat ini. 
Beberapa posting-nya di newsgroup 
mencerminkan Linux hanya menjadi 
proyek untuk kesenangan semata. 
Namun kini, belasan tahun sejak waktu 
itu, Linux adalah sistem operasi besar 
yang sanggup membuat para petinggi 
Microsoft menjadi gelisah. 

Kali pertama Linux mampu digunakan 
sebagai sistem operasi, banyak pihak 
yang kemudian sangat tertarik. Banyak 
pihak yang kemudian saling membantu 
dan membuat komunitas masing-masing. 
Tujuannya adalah semuanya bisa 
menggunakan Linux. Beberapa komunitas 
tersebut kemudian saling berlomba untuk 
menghasilkan sesuatu yang lebih dengan 
Linux. 

Beberapa bagian dari komunitas 
tersebut kemudian menghasilkan 
distribusi Linux mereka masing-masing, 
yang kemudian dikenal dengan istilah 
pendek distro. Dengan kehadiran distro, 
pengguna tidak perlu lagi bersusah-susah 
untuk menginstal dan menggunakan 
Linux. Linux telah dikemas dalam 


34  InroLINUX MEI 2004 


berbagai media distribusi dan dapat 
diinstal dengan cukup mudah, pada 
waktu itu. Kehadiran distro mampu 
membuat Linux digunakan lebih meluas. 

Beberapa pihak, baik global maupun 
lokal, kemudian meluncurkan berbagai 
jasa untuk melengkapi kehadiran layanan 
Linux. Hukum pasar pun berlaku. 
Permintaan yang semakin besar di 
masyarakat menjadikan banyak pihak 
yang semakin serius menjual jasa masing- 
masing. 

Perusahaan-perusahaan seperti Red 
Hat dan SUSE bahkan menjalin partner- 
ship dengan berbagai perusahaan global 
lainnya untuk meraih pasar yang lebih 
luas. Linux semakin dikenal dan 
masyarakat pun mulai menghendaki 
servis dan mutu yang lebih baik. 
Perusahaan yang mampu membayar lebih 
menghendaki jaminan dan layanan yang 
lebih baik. Pengguna rumahan semakin 
membandingkan Linux dan Windows dari 
keindahan dan kemudahan penggunaan. 

Beberapa hal harus dilakukan agar 
Linux menjadi lebih baik lagi. Agar Linux 
mampu terbang setinggi mungkin untuk 
memposisikan dirinya sebagai sistem 
operasi kelas tinggi yang siap melayani 


www.infolinux.web.id 


kebutuhan berbagai pihak. Red Hat 
kemudian berkonsentrasi pada enterprise 


Linux. Sun Microsystems kemudian 
meluncurkan JDS untuk memenuhi 
kebutuhan desktop yang semakin 
menggila. Novell membeli Ximian dan 
SUSE untuk merebut kembali pasar yang 
pernah mereka miliki dengan produk 
berbasis Linux. 

Benar Linux saat ini semakin 
komersial. Tapi, komersialisasi ini 
senantiasa perlu ditanggapi secara positif. 
Linux adalah milik semua pihak. Dan 
untuk menjangkau lebih tinggi, Linux 
harus dikelola secara profesional. 
Beberapa distro akan kami bahas, mulai 
dari sejarah sampai efek 
komersialisasinya di Indonesia. 


Dulu, dulu sekali, nama Linux bahkan 
tidak dikenal. Di kalangan developer 
sistem operasi dan peminat teknologi- 
teknologi baru, Linux memang dikenal 
sebagai sistem operasi stabil yang luar 
biasa. Namun, berita tersebut tidak 
mampu sampai ke kalangan pengguna 
akhir. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Butuh waktu yang cukup lama untuk 
membuat nama Linux bertengger sebagai 
sistem operasi yang dapat disejajarkan 
dengan sistem operasi lain. Hal ini dirasa 
wajar karena Linux dikembangkan oleh 
kalangan yang tertarik akan sistem 
operasi tersebut. Pada awal-awalnya, 
tidak ada satu pun perusahaan yang 
mensponsori Linux agar bergerak lebih 
cepat. Linus menulis kode-kode Linux dan 
kemudian disebarkan serta diambil oleh 
kalangan developer. Para developer 
tersebut kemudian melakukan perbaikan 
atau menambah fungsionalitas, kemudian 
dikirimkan kembali ke Linus. 

Seiring perkembangan zaman, semakin 
banyak developer yang mengirimkan 
kode-kode mereka ke Linus. Hal ini 
berakibat Linux semakin lama semakin 
berfungsi lebih. Sistem penomoran versi 
Linux pun dilakukan dengan lebih baik 
lagi. 

Linux semakin berkembang dan mulai 
digunakan meluas. Pendek kata, Linux 
sudah mulai diterima oleh berbagai 
kalangan, terutama akademisi dan 
praktisi yang dekat dengan perkem- 
bangan tersebut. 

Tercatat awal 90-an, beberapa 
kalangan mulai mengembangkan 
distribusi Linux mereka masing-masing. 
Semua yang dikembangkan oleh Linus 
hanyalah kernel. Kernel adalah inti dari 
suatu sistem operasi, atau bahkan dapat 
dikatakan sebagai sistem operasi itu 
sendiri. Namun, kernel saja tidak dapat 
digunakan karena tidak dapat berinteraksi 
dengan pengguna. Butuh pustaka dan 
aplikasi-aplikasi agar dapat bekerja 
sebagai sistem operasi lengkap. 
Untunglah, kalangan free software 
menulis banyak aplikasi yang juga dapat 
dijalankan di atas Linux. Dengan 
demikian, praktis hal ini sangat 
mendorong terbentuknya sistem operasi 
Linux yang lengkap. 

Distribusi Linux secara sederhana 
adalah kumpulan dari kernel, pustaka, 
dan aplikasi yang digabungkan dengan 
cara tertentu. Kernel yang diambil adalah 
kernel yang ditulis oleh Linus. Pustaka 
dan aplikasi diambil dari komunitas free 
software. Semuanya tersebut kemudian 
disatukan dengan penambahan berbagai 


fitur tertentu seperti kemudahan instalasi 
aplikasi. 

Distro yang sangat terkenal pada 
waktu itu adalah Slackware. Slackware 
adalah distribusi Linux yang benar-benar 
luar biasa. Bahkan, ketika era floppy 
berjaya, distro Slackware dipaketkan 
dalam puluhan floppy. 

Lahirnya distro praktis membuat Linux 
semakin mudah digunakan. Berbagai 
pihak semakin tertarik untuk mencoba 
Linux, apalagi ketika Linux mampu 
menjangkau berbagai arsitektur 
komputer. Pada bulan Maret 1995, Linux 
mampu dijalankan di arsitektur Alpha, 
Sparc, dan Mips. 

Kalangan perusahaan juga ikut 
terpengaruh ketika Linux mampu 
dijalankan pada mesin multiprocessor dan 
tetap dapat digunakan tanpa harus 
membeli. Satu tahun dari 1995, tepatnya 
pada Juni 1996, Linux 2.0 lahir dan 
tercatat mendukung SMP dan menam- 
bahkan dukungan untuk beberapa 
arsitektur. 

Apa arti semua perkembangan ini? 
Bagi korporat yang selama ini harus 
membayar mahal untuk dukungan 
multiprocessor bisa sedikit berhemat 
apabila menggunakan Linux. Apalagi, 
berbagai program di Linux sama dengan 
berbagai program di UNIX. Bagi kalangan 
hacker, Linux semakin cocok untuk 
digunakan. Semuanya terbuka sambil 
terus menawarkan fungsi yang terus 
bertambah. 

Kondisi ini adalah pasar yang cukup 
besar. Beberapa kalangan yang mahir 
menggunakan Linux kemudian menjual 
jasa pemasangan dan maintenance bagi 
yang membutuhkan. Beberapa pihak 
yang bergerak dalam bidang training 
kemudian menjual jasa training. 
Semuanya bergerak dan Linux semakin 
naik daun. Red Hat dan SUSE tecatat 
sebagai perusahaan yang cukup aktif 
pada waktu itu. 

Perkembangan tersebut semakin 
mengukuhkan posisi Linux sebagai solusi 
yang nyata bagi pengguna, terutama dari 
kalangan perusahaan. Berbagai 
perusahaan baru bahkan tumbuh dan 
secara profesional menjual jasa yang 
berhubungan dengan Linux. 


www.infolinux.web.id 


Komersialisasi Linux 


Red Hat semakin mengukuhkan dirinya 
sebagai perusahaan Linux yang besar. 
Distribusi mereka bahkan mencapai 
berbagai pelosok dunia dan membuat 
nama Red Hat terus berkibar. Beberapa 
hacker pun memilih untuk bekerja di Red 
Hat. Dana pengembangan pun dialokasi- 
kan untuk free software yang lebih 
berkualitas. 

SUSE dan Mandrake (baca: Red Hat 
Linux dengan KDE) juga terus 
berkembang dan memposisikan diri 
mereka sebagai distro yang khusus 
bergerak di pasar pengguna rumah. 
Lahirnya proyek KDE praktis membuat 
kedua perusahaan ini bergerak lebih cepat 
lain. KDE dan GNOME tercatat sebagai 
proyek desktop berbasis GUI yang 
bertujuan untuk mempermudah 
penggunaan Linux. 

Tahun 1999, Linux 2.2 lahir sebagai 
hadiah tahun baru. Berbagai perusahaan 
distro langsung mempelajari dan meng- 
aplikasikannya ke dalam produk mereka. 
Bayangkan saja, kernel 2.2 mendukung 
banyak sekali hal baru. Semuanya dapat 
diambil dengan gratis. Berbagai perbaikan 
di level multiprocessor dan proses 
membuat Linux semakin handal untuk 
digunakan. Banyak pengguna yang mulai 
mempertimbangkan untuk menggunakan 
Linux secara serius. 

Pihak-pihak yang menjual servis 
mendapat pasar baru. Kini, tidak hanya 
kalangan perusahaan saja, namun 
kalangan pengguna akhir juga sibuk untuk 
mencari tahu dan mencoba untuk 
menggunakan berbagai distro Linux. Hal 
ini berarti peluang untuk mendapatkan 
pemasukan yang lebih banyak. 

Di saat dunia mengalami resesi global, 
Linux adalah solusi murah, andal, 
terpercaya, dan semakin banyak 
digunakan. Awal tahun 2000, penguna 
Linux resmi mencapai jutaan. Pengguna 
tidak resmi tentunya juga tak kalah 
banyak. 

Microsoft yang semakin gencar 
dengan sistem operasi desktop mereka 
membuat berbagai kalangan, khususnya 
yang bermain di sisi desktop bergerak 
lebih cepat. Bahkan Red Hat yang 
terkenal di server, juga sibuk untuk 
masuk ke sisi desktop. Apalagi sejak 


InroLINUX MEI 2004 35 


Komersialisasi Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


kernel 2.4 lahir sebagai kado tahun baru 
2001. 

Banyak hal yang terjadi. Banyak hal 
yang berubah. Tidak ada yang abadi. 
Dengan banyaknya pengguna rumahan 
yang menginginkan layanan dengan harga 
murah atau gratis sementara terus 
menginginkan fitur terbaru membuat 
kalangan perusahaan penyedia distro, 
berpikir keras. 

Banyak perusahaan distro yang tidak 
mampu bertahan. Perusahaan pembuat 
Mandrake Linux bahkan harus mengalami 
kesulitas keuangan berkepanjangan. Hal 
ini menunjukkan beberapa hal harus 
dilakukan agar berbagai perusahaan dapat 
terus melayani produk dan jasa berbasis 
Linux. 

Red Hat mengambil langkah tegas 
dengan berkonsentrasi pada enterprise 
Linux mereka. Dengan demikian, Red Hat 
9 tercatat sebagai distro Red Hat Linux 
yang terakhir, sebelum diteruskan oleh 
proyek Fedora. Selepas April ini, Red Hat 
hanya akan mendukung resmi Red Hat 
Enterprise Linux. 

SUSE dibeli oleh Novell tahun lalu, 
setelah Novell membeli Ximian. 
Diharapkan, Novell dapat menarik kembali 
pasar mereka yang sempat berkurang 
selama ini. Dalam waktu dekat, SUSE 
versi berikutnya akan dirilis oleh Novell 
dan dijual sedikit lebih mahal. 

Beberapa waktu lalu, Sun 
Microsystems bahkan berkonsentrasi 
pada desktop sistem alternatif yang 
secara pintar menggabungkan setiap 
kebutuhan desktop pada satu distro Linux 
dengan nama Java Desktop Systems. 
JDS yang dijual cukup murah, kurang 
lebih setara SUSE 9.1, bahkan 
memaketkan StarOffice di dalamnya, 
sehingga pembeli JDS dapat langsung 
bekerja dengan StarOffice. 

Komersialisasi adalah hal yang harus 
ditanggapi secara serius. Bahwa 
beberapa hal harus berubah, memang 
benar. Namun dengan perubahan 
tersebut, kita dapat menjangkau lebih 
luas. Lahirnya JDS misalnya. Apabila 
perusahaan menginginkan dukungan lokal 
di Indonesia, kita dapat dengan mudah 
meminta PT Sun Microsystems Indonesia 
untuk melakukan hal tersebut. Dengan 


36  InroLINUX MEI 2004 


demikian, apabila ada pertanyaan siapa 
yang siap mendukung Linux yang 
digunakan di perusahaan, kita dapat 
menjawab pasti. Apabila menggunakan 
JDS, kita bisa menjawab: Sun. 


Perjalanan panjang Red 
Hat 

Red Hat adalah salah satu perusahaan 
Linux dan open source yang nyata-nyata 
berkomitmen pada solusi Linux untuk 
perusahaan. Red Hat melakukan kerja 
sama dengan perusahaan-perusahaan 
global seperti IBM dan Oracle, serta 
berhasil mengangkat Red Hat Linux 
menjadi salah satu distro Linux paling 
populer yang pernah ada. 

Seperti disebutkan sebelumnya, sejak 
tahun 2003, perusahaan Red Hat telah 
memfokuskan kegiatan usaha mereka 
untuk mendukung dunia bisnis. Red Hat 
Linux 9 adalah distribusi Red Hat Linux 
terakhir, yang akan didukung bersama 
versi lain sampai 30 April ini. 

Isu komersialisasi Red Hat bukannya 
tidak mendapat tanggapan. Dari 
kompetitor, banyak yang memanfaatkan 
kejadian ini sebagai sarana 
penyebarluasan berita bahwa Linux suatu 
hari pasti akan semakin komersial dan 
akhir-akhirnya bisa saja lebih mahal dari 
Windows, misalnya. Dari kalangan 
pengguna, banyak yang bingung dan 
mulai mempertimbangkan untuk 
berpindah ke distro lain yang akan terus 
didukung. Beberapa ISV lokal semakin 
sibuk untuk menjelaskan keadaan Red 
Hat Linux, yang selama ini mereka 
gunakan. 

Perjalanan Red Hat sebenarnya cukup 
panjang dan menarik untuk disimak. Red 
Hat termasuk salah satu distribusi Linux 
zaman pertengahan. Pertama-tama Linux 
mulai populer, belum banyak distro yang 
bisa digunakan. Waktu itu, Slackware 
termasuk pilihan nomor wahid. 

Pada tanggal 29 Juli 1994, versi 
preview (beta) Red Hat Software Linux 
(RHS Linux) diluncurkan untuk digunakan 
oleh kalangan terbatas. Saat itu, RHS 
Linux tercatat menggunakan kernel versi 
1.1.18. Pemaketan software dilakukan 
dengan RPP, yang jauh di kemudian hari 
kemudian menjadi cikal bakal RPM. Saat 


www.infolinux.web.id 


itu, perusahaan Red Hat masih sangatlah 
kecil dan tercatat rilis distribusi ini 
ditangani oleh Marc Ewing (pendiri Red 
Hat) dan Damien Neil (karyawan pertama 
Red Hat). 

Beberapa bulan setelahnya, tepatnya 
pada 31 Oktober 1994, Red Hat Linux 
0.9 dirilis dan merupakan versi yang 
cukup sukses. Salah satu penyebab 
kesuksesannya adalah datangnya 
dukungan konfigurator terpadu. Di versi 
ini pula, tercatat Red Hat menawarkan 
sebuah tool pemaketan program dengan 
nama LIM (Linux Installation Manager). 

Versi 1.0 diluncurkan pada bulan Mei 
1995 dengan kode Mother's Day. Versi 
ini tercatat mengalami perubahan nama 
menjadi Red Hat Commercial Linux. Saat 
itu, tercatat versi ini dirilis setelah Bob 
Young membeli Red Hat. Apabila kita 
perhatikan, sebenarnya Red Hat sendiri 
telah mencanangkan komersialisasi untuk 
dukungan yang lebih terfokus dan serius 
pada awal-awal pendirian perusahaan 
mereka. 

Masih dalam tahun yang sama, Red 
Hat meluncurkan versi 1.1 dan mengubah 
nama menjadi The Official Red Hat 
Commercial Linux. Kemudian, hanya 
dalam beberapa bulan, 2.0 beta 
diluncurkan. Versi 2.0 sendiri dirilis hanya 
beberapa saat setelah 2.0 beta dan 
merupakan versi Red Hat pertama yang 
resmi menggunakan RPM (ditulis pertama 
kali dengan bahasa Perl). Tanggal 23 
November 1995, versi 2.1 keluar dan 
sekaligus mengakhiri deretan versi 2.x. 

Bulan Maret 1996, Bob Young dan tim 
marketing lain memutuskan untuk merilis 
versi 3.0.3, yang oleh para tim teknis 
diyakini hanya memiliki sedikit perbaikan 
dibandingkan 2.1. Rilis ini mencatat 
penggunaan kali pertama istilah Red Hat 
Linux, bersama-sama Official Red Hat 
Linux. Versi ini tercatat sebagai versi 
pertama yang datang bersama glint, 
sebuah front end untuk bekerja dengan 
rpm. Red Hat Linux 3.0.3 juga datang 
bersama dengan konfigurator printer 
berbasis GUI. 

Versi 3.0.4 tercatat datang dengan 
banyak perubahan. RPM ditulis ulang, 
dan hampir semua konfigurator ditulis 
ulang dengan bahasa Python. Versi ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


diyakini versi terakhir yang menggunakan 
logo konvensional Red Hat, sebelum 
menggunakan logo Shadowman (TM). 
Versi 3.0.4 telah menggunakan kernel 
2.0 dan digunakan oleh banyak 
perusahaan waktu itu. 

Versi 4 diluncurkan pada Oktober 
1996 dan segera ditanggapi dengan 
serius oleh pasar. Versi ini bahkan datang 
dengan web browser turunan spyglass, 
Red Baroon (komersial). Beberapa bulan 
ke depan, tepatnya pada 3 Februari 
1997, versi 4.1 diluncurkan untuk 
memperbaiki kekurangan pada 4.0. 
Beberapa bulan setelah itu, versi 4.2 
diluncurkan dan tercatat sebagai versi 
terakhir yang memaketkan Red Baroon. 
Sampai saat ini, berbagai cara dilakukan 
agar distro ini dapat dijual lebih luas lagi. 
Salah satunya adalah dengan terus 
memperbaiki dokumentasi. 

Masih terdapat beberapa versi di seri 
4.x pada tahun 1997, sebelum versi 5.0 
diluncurkan pada akhir tahun yang sama. 
Versi 5.0 ini adalah versi tersukses yang 
pernah ada. Versi pertama yang datang 
dengan tool backup BRU2000OPE dan 
client RealAudio untuk add-on komersial. 
Versi ini dijual pada saat liburan Natal, 
dan sukses mencatat angka penjualan 
luar biasa, di samping dinobatkan sebagai 


& Desktop JDS. 


“Product of the Year oleh InfoWorld”. 
Versi 5 ini adalah gerbang menuju 
kesuksesan perusahaan Red Hat. 

Seri 5.x terus mencatat 
perkembangan. Versi 5.1 datang pertama 
kali dengan GNOME. Versi ini juga 
menerima banyak penghargaan dari 
berbagai media dan daerah. Seri 5.x 
ditutup dengan versi 5.9 pada tahun 
1999. 

Masih pada tahun yang sama, 
tepatnya pada 19 April 1999, versi 6.0 
lahir terintegrasi dengan GNOME dan 
segera menerima penghargaan dari 
berbagai media. Penulis sendiri pertama 
kali berkenalan dengan Red Hat Linux 
versi ini. Kali pertama penulis 
menginjakkan kaki di Mangga Dua di 
Jakarta, CD Red Hat Linux 6.0 segera 
penulis boyong. Di seri 6.x ini, komer- 
sialisasi mulai terlihat. Versi 6.1 terjual 
sangat banyak dan mencatat mendapat 
penghargaan luar biasa banyak. Red Hat 
mulai meluncurkan berbagai servis untuk 
melayani penggunaan Linux. Versi 6.2 
adalah versi pertama yang menyertakan 
ISO image untuk di-download, dan 
langsung melemparkan perusahaan Red 
Hat ke langit tinggi. Pengguna semakin 
banyak dan jasa layanan mereka semakin 
berkembang. 


Pm ni 


www.infolinux.web.id 


Komersialisasi Linux 


Versi 7.0 dirilis pada 25 September 
2000 dan merupakan versi pertama yang 
datang dengan dukungan resmi Red Hat 
Network. Layanan ini mulai memisahkan 
pengguna rumahan dan perusahaan yang 
ingin mendapatkan support. Pengguna 
layanan gratis harus mengalah kepada 
pengguna layanan berbayar. April 2001, 
versi 7.1 dirilis dan menjangkau lebih 
banyak pengguna dengan dukungan 
banyak bahasa Asia seperti bahasa Cina, 
Korea dan Jepang. Versi 7.1 adalah versi 
pertama yang memaketkan Mozilla 
bersama-sama Netscape. 

Beberapa bulan ke depan, Red Hat 7.2 
lahir dan sekalian digunakan sebagai 
basis pengembangan Red Hat Enterprise 
Linux 2.1 AS. Versi 7.3 lahir beberapa 
saat kemudian dan tercatat sebagai Red 
Hat Linux terakhir yang memaketkan 
Netscape browser. Sejak saat itu, 
beberapa perubahan dilakukan dan fokus 
pengembangan mulai dikerahkan untuk 
memantapkan jalan Red Hat Enterprise 
Linux 2.1 AS. 

Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS 
diluncurkan kali pertama (6 Mei 2002) 
sebagai Red Hat Linux Advanced Server 
21. Versi ini langsung didukung oleh 
berbagai ISV dan sejak itu, Red Hat 
memfokuskan diri untuk mengembangkan 
RHEL lebih lanjut. Permintaan pasar yang 
tinggi di tahun 2002 ini merupakan 
langkah berikutnya bagi Red Hat untuk 
memasuki dunia Linux yang lebih 
terfokus dan komersial. 

Setelah versi 7/.x, Red Hat mulai 
menargetkan corporate desktop dengan 
meluncurkan Red Hat Linux 8.0 yang 
datang bersama theme BlueCurve, yang 
berusaha untuk melakukan unifikasi 
antara GNOME dan KDE. Versi ini segera 
digeserkan oleh Red Hat Linux 9, yang 
diluncurkan pada 31 Maret 2003. 

Versi 9 Red Hat Linux adalah versi 
pertama yang menggunakan berbagai 
teknologi canggih untuk server seperti 
Native Posix Thread Library (NPTL) dan 
kernel 2.4.20. Red Hat Linux 9 juga 
merupakan basis pengembangan Red Hat 
Enterprise Linux 3. Tanggal 22 Oktober 
2003, RHEL 3 (Taroon) lahir dan sejak 
itu, Red Hat memfokuskan diri mereka 
pada RHEL. 


InroLINUX MEI 2004 37 


Komersialisasi Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bagi perusahaan sebesar Red Hat, 
yang mempekerjakan banyak karyawan 
dan telah mengiventasikan banyak dana 
untuk mengembangkan Linux dan 
menghadirkan produk Linux kelas tinggi, 
memilih antara pengguna rumahan dan 
perusahaan yang mampu membayar 
sangatlah mudah untuk diputuskan. 

Hitungannya cukup sederhana. 
Misalkan harga Red Hat Linux kita anggap 
US$100. Katakanlah terdapat 10.000 
orang yang resmi membeli produk 
tersebut. Maka Red Hat akan mendapat- 
kan US$1 Juta. Jumlah yang cukup besar 
untuk sebuah produk software. Sebagai 
bonus pembelian, pengguna tersebut 
berhak untuk meminta dukungan, yang 
mana membuat Red Hat harus 
mengalokasikan sumber daya untuk 
layanan tersebut. Untungnya jelas masih 
jauh lebih besar. 

Tapi Red Hat bukan perusahaan 
kemarin sore yang lantas kegirangan 
dengan pendapatan US$1 juta tersebut. 
Kita asumsikan saja terdapat 500 
perusahaan yang membeli dari Red Hat. 
Sangat sedikit dibandingkan dengan 
kenyataan. Maka, apabila satu 
perusahaan rata-rata mengeluarkan uang 
sekitar US$2000 untuk membeli produk 
dan jasa dari Red Hat, perusahaan 
tersebut akan meraup keuntungan US$1 
juta. Jumlah yang sama seperti yang 
didapatkan dengan menjual Red Hat 


Linux kepada 10.000 pengguna rumahan. 


Pengguna Linux yang mahir dan 
memiliki akses Internet kencang tidak 
akan membeli dari Red Hat karena ISO 
image-nya tersedia dan pengguna 
tersebut tidak membutuhkan dukungan 
dari Red Hat. Mereka akan memilih untuk 
men-download sendiri atau meng-copy 
dari koleganya. Sebagian dari yang 
membeli resmi dari Red Hat bisa kita 
asumsikan membutuhkan dukungan dari 
Red Hat. Katakanlah setengahnya, 5000 
orang mengharapkan dukungan dari Red 
Hat. 

Sementara, perusahaan yang membeli 
dari Red Hat umumnya membeli produk 
enterprise Linux-nya dan apa yang lebih 
diharapkan adalah kemampuan produk itu 
sendiri. Mungkin setengah dari pembeli 
tersebut—250 perusahaan — 


38 InroLINUX MEI 2004 


mengharapkan dukungan. Setengahnya 
lagi memiliki tim TI sendiri yang telah 
mengerti atau sedang mempelajari RHEL. 
Sekali berjalan, maka pengguna 
perusahaan tidak akan terlalu rewel. 

Beda dengan pengguna rumahan yang 
cenderung dinamis. Dengan pendapatan 
yang sama, rasio pembeli yang harus 
didukung antara pengguna rumahan dan 
perusahaan adalah 1 banding 20. Belum 
lagi dihitung dengan frekuensi permintaan 
dukungan pengguna rumah yang 
cenderung lebih besar. Semua tersebut 
juga belum dibandingkan dengan 
kecenderungan pembelian rutin yang jelas 
berbeda antara pengguna rumah dengan 
perusahaan. 

Di Indonesia, hal ini berdampak cukup 
besar. Beberapa kalangan merasa Red 
Hat terlalu banyak berubah dan mulai 
melirik solusi lain seperti SUSE. 

Pembeli rumahan atau perusahaan 
yang membeli resmi ke perusahaan Red 
Hat tentu tidak sebanding dengan 
pembeli di Amerika Serikat. Umumnya, 
kita mendapatkan Red Hat Linux dengan 
membeli buku yang membundelnya, 
meng-copy dari teman, atau bahkan 
membelinya di Mangga Dua. 
Komersialisasi ini juga sebenarnya tidak 
berdampak terlalu besar dari sisi uang. 
RHEL masih dapat diperoleh dengan 
mudah di Mangga Dua. 

Linux baru saja populer di Indonesia. 
Dan penggunanya mulai membanyak. 
Sebagian merasa terpaksa karena efek 
dari pemberlakuan Undang-undang 
perlindungan kekayaan intelektual tahun 
lalu. Perubahan Red Hat membuat 
beberapa orang semakin yakin bahwa 
Linux suatu saat pasti akan komersial dan 
hal tersebut membuat beberapa pihak 
malas menggunakan Linux. Windows 
memang komersial, namun paling 
kenaikan harga setiap rilis masih masuk 
akal. Sementara, 'kenaikan' harga Red 
Hat dapat dianggap tidak masuk akal. 

Tidak salah perusahaan pindah ke 
distro lain yang konsisten dalam harga, 
seperti JDS ataupun SUSE. Perubahan 
tersebut adalah perubahan perusahaan 
Red Hat. Sesuai dengan tradisi free 
sofware, siapa saja boleh menjual Linux 
seberapa mahal yang diinginkan. Namun, 


www.infolinux.web.id 


hukum pasar selalu berlaku. Siapa yang 
mampu memberikan penawaran dan 
servis terbaik akan meraup lebih banyak 
pembeli. 

Tentunya kita perlu tetap percaya 
akan Linux. Linus sendiri tidak 
memberikan tanda-tanda untuk 
mengomersialisasikan kernel. Membaca 
sejarah kernel, tidak ada satupun tanda 
bahwa Linux 3 misalnya, akan menjadi 
komersial. Bahkan, perubahan yang 
sangat besar dari 2.4 ke 2.6, yang 
membutuhkan waktu hampir tiga tahun 
dan mendatangkan banyak fitur baru juga 
tidak memberikan tanda untuk 
menjadikan kernel Linux sendiri komersial. 

Kita anggap saja perubahan oleh Red 
Hat adalah salah satu dari sekian banyak 
usaha untuk membantu Linux masuk ke 
dunia enterprise. Dunia enterprise cukup 
konvensional dari sisi sistem enterprise- 
nya. Linux harus berjuang untuk semakin 
baik dan Red Hat membantu melakukan- 
nya. Dalam beberapa saat ke depan, kita 
nantikan Linux di dunia enterprise. Banyak 
perusahaan global telah membantu. Red 
Hat, Sun, IBM, Oracle dan lainnya. 
Perusahaan lokal pun tak ketinggalan. 


SUSE: lambat tapi pasti 
Nama SUSE (sering diucapkan sebagai 
soose ataupun sosie, namun penyebutan 
yang benar terdengar seperti Zoo-zuh) 
mungkin terdengar asing bagi kita, dan 
sering dipelesetkan sebagai susah. Tapi, 
menurut penulis, dibandingkan Red Hat, 
distro ini jauh lebih mudah untuk 
digunakan. Perjalanan mereka pun cukup 
jauh. Dari perusahaan kecil di salah satu 
kota di Jerman, sampai saat ini 
merupakan bagian dari Novell. 

Di Indonesia, pengguna distro ini 
mungkin tidak sebanyak pengguna Red 
Hat. Wajar saja, karena sejak awal-awal 
distro ini matang, pengguna butuh 
merogoh kocek puluhan dollar untuk 
menggunakannya. Walaupun demikian, 
perusahaan pembuat distro ini rupanya 
cukup adil. Kita dapat saja meng-copy 
gratis kepada pihak yang membeli distro 
ini, asalkan pembeli distro tersebut tidak 
menarik bayaran kepada kita. 

Isu komersialisasi yang berkumandang 
saat ini tidak terlalu mengagetkan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Partition your hard disks... Expert Partitioner 


This is intended for experts. If you are 
not familiar with the concepts of hard disk 
partitions and how to use them, you 
might want to go back and select 
automatic partitioning. 


/dev/hda1 4.6 GB 
/dev/hda2 1.5 GB 
/dew/hda3 17GB 
Nothing will be written to your hard 10.2 GB 
disk until you confirm all your changes 
with the "Apply" button. Until that point, 
you can safely abort. 


For LVM setup, we recommend using a 
non-LVM root device and a non-LVM 
swap device. Besides the root and swap 
devices, you should set all partitions to be 
managed by the LVM. 


The table to the right shows the current 
partitions on all your hard disks. 


Hard disks are designated like this 


/dev/hda 1st EIDE disk /dev/hdb 
2nd EIDE disk /dev/hde 3rd EIDE disk 


etc. 


Sona 


/dev/sda 1st SCSI disk /dev/sdb 
2nd SCSI disk /dev/sde 3rd SCSI disk 


etc. 


This notation always refers to the entire 
disk. 


& Tool partisi pada JDS. 


Guit 


pengguna setia SUSE. SUSE memang 
dikenal sebagai distro komersial. 
Perjalanan SUSE yang cenderung lambat 
tapi pasti ini sangat menarik untuk 
disimak. Bagaimana sebuah perusahaan 
kecil kemudian berhasil meluncurkan 
produk sangat bermutu, kemudian bisa 
menjual ke Amerika, lantas ke seluruh 
dunia, kemudian dengan kontribusi yang 
besar terhadap source code kernel mereka 
turut melahirkan berbagai teknologi, 
bekerja sama dengan perusahaan besar 
dunia seperti Sun, serta pada akhirnya 
dibeli cukup mahal oleh Novell. 

Nama SUSE sendiri (yang beberapa 
saat lalu masih dituliskan sebagai SuSE) 
merupakan sebuah singkatan: Software- 
und Systementwicklung. Artinya pun 
sangat sederhana: software and system 
development atau pengembangan 
software dan sistem. Begitulah beberapa 
mahasiswa mendirikan perusahaan ini 
pada tahun 1992. Ditilik dari sejarahnya, 
perusahaan ini bahkan berumur hampir 
sama tua dengan kernel Linux itu sendiri. 

Dalam waktu setahun dari pendirian 
perusahaan, yaitu pada tahun 1993, 
perusahaan ini meluncurkan distro 
mereka yang pertama. Sayangnya, 
bahasa yang digunakan waktu itu adalah 
bahasa Jerman, sehingga menimbulkan 


Linux native 0 607 
Linux native / 608 804 
HPFS/NTFS 
Linux native 


loevee Psee Na Nun aa eelivount star Jend (Rao “Juvmaroun | 


805 1033 
1034 2370 


(ar. ) (240. (x) Cesar r) 
5 9 


halangan untuk memasuki pasar yang 
lebih luas. Menurut pembicaraan penulis 
melalui IRC dengan beberapa sumber 
yang menggunakan SUSE sejak awal- 
awal dirilis, versi pertamanya relatif 
cukup sederhana, namun pada waktu itu 
—hanya dua tahun setelah Linux dirilis — 
distro SUSE tetaplah menakjubkan. 
Selama tahunan mereka mengembangkan 
SUSE dan mencoba untuk menghasilkan 
produk yang lebih baik. 

Tentu saja, usaha yang dilakukan 
sepenuh hati merupakan modal untuk 
sukses. Dan benarlah perusahaan 
tersebut terus berkembang. Pada tahun 
1997, lima tahun setelah pendiriannya, 
perusahaan ini meluncurkan versi bahasa 
Inggris dan membuka cabang di Oakland. 
Langkah ini merupakan langkah yang 
cukup besar, dan sukses dilakukan. 
Tercatat, waktu itu, SUSE sedikit susah 
diterima oleh sebagian kecil kalangan, 
namun tak lama segera mulai diterima. 

Bahkan, setahun kemudian, 1998, 
beberapa bahasa ditambahkan ke dalam 
distro mereka. Mulai dari Spanyol, Italia 
dan bahasa Prancis. Sebagai bagian dari 
suatu perkembangan, Fujitsu Siemens 
meng-OEM produk SUSE. Masih dalam 
tahun 1998 tersebut. Momen ini adalah 
awal SuSE menuju dunia yang lebih besar. 


www.infolinux.web.id 


Komersialisasi Linux 


Beberapa hari sebelum hari kasih 
sayang 1999, pengguna SuSE sudah bisa 
menikmati distro ini didalam sebuah DVD. 
Bulan Maret 1999, SuSE meluncurkan 
AutoBuild, sebuah teknologi untuk Linux 
yang luar biasa. 

Laporan keuangan SUSE pada 31 
Maret 1999 menunjukkan pendapatan 
sekitar US$10 juta dengan 130 
karyawan. Sementara, Red Hat 
mendapatkan keuntungan di bawah 
US$11 juta dengan 127 karyawan. Hal 
ini menunjukkan SUSE dan Red Hat 
adalah perusahaan yang sama besar. 

Perjalanan terus bergulir. Bulan Juli 
1999, SUSE merupakan distro pertama 
yang menawarkan Linux 64-bit pada 
platform Alpha. Dan, masih dalam bulan 
yang sama, SuSE juga merupakan distro 
pertama yang menawarkan dukungan 
memori sampai 4 GB pada sistem Intel 
32-bit. 

Berbagai langkah untuk pasar yang 
lebih luas terus menerus dilakukan. Awal 
tahun 2000, SuUSE meluncurkan 
menawarkan Linux untuk PowerPC. Pada 
Februari 2000, SUSE bekerja sama 
dengan Compag. Kerja sama ini sekaligus 
membuka pintu bagi SuSE untuk 
melangkah ke dunia global. 

Sambil terus melakukan ekspansi, 
SuSE juga berkontribusi untuk kernel 
Linux. Sebagai contoh, SuUSE membantu 
tim pengembang Linux untuk dukungan 
ekspansi memory sampai satuan 
TeraByte. 

Masih di bulan Februari 2000, SuSE 
bekerja sama dengan SGI untuk 
meluncurkan dukungan high availability. 
Bulan berikutnya, SUSE bekerja sama 
dengan servis bisnis Siemens (SBS) dan 
layanan TI Siemens (ITS). Dan untuk 
mengukuhkan layanan bisnisnya, SuSE 
melakukan debut pertamanya untuk 
mesin IBM S/390 pada bulan Mei 2000. 
Bulan depannya, masih dalam cerita 
seputar mesin IBM, SUSE meluncurkan 
layanan enterprise untuk PowerPC (IBM 
RS 6000). 

Tanggal 31 Juli 2000, SuSE 7.0 lahir 
dan sekaligus menawarkan dua versi 
seperti saat ini, yaitu versi Personal dan 
versi Professional. Beberapa bulan 
setelahnya, tepatnya pada 5 Oktober 


InroLINUX MEI 2004 39 


Komersialisasi Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


2000, SuSE semakin memperkuat dunia 
bisnis dengan mengoptimasi distronya 
untuk menjalankan Oracle 8i. Dan masih 
di bulan yang sama, Linux Standard Base 
menganugerahi penghargaan kepada 
SUSE sebagai distro yang paling menuruti 
Linux Standard Base. 

Tahun 2001 adalah tahun komersial 
untuk SUSE. Sebagai hadiah tahun baru, 
SUSE bekerja sama dengan IBM untuk 
meluncurkan layanan global. Bulan Mei di 
tahun yang sama, SuSE adalah distro 
pertama yang menawarkan layanan 
enterprise pada eServer iSeries. Dua 
minggu setelahnya, SuSE bahkan tersedia 
untuk Itanium. 

Bulan depannya, SuSE berhasil 
divalidasi untuk menjalankan database 
Oracle 9i. Dalam bulan yang sama, SuSE 
langsung bekerja sama dengan SAP dalam 
meluncurkan mySAP.com. Cerita bisnis 
terus berlanjut. Bulan depannya, Agustus 
2001, SUSE Linux Enterprise Server 7 
diluncurkan untuk platform Intel 32. Dan 
hanya beberapa bulan setelahnya, SLES 7 
untuk S/390 diluncurkan. 

Masih di bulan November 2001, SuSE 
dapat dijalankan pada mesin Sun 
Microsystems, SPARC. Dan sebagai 
hadiah Natal 2001, SLES tersedia untuk 
Itanium. 

Luar biasa perjalanan bisnis SUSE. 
Akhir bulan Januari 2002, SUSE bekerja 
sama lebih lanjut dengan IBM untuk 
meluncurkan dukungan pada jajaran 
server IBM eServer iSeries, pSeries, 
XSeries dan zSeries. Dan beberapa bulan 
setelahnya, kerja sama dengan IBM 
berupa dukungan lebih lanjut dilakukan. 

SUSE kembali melayani dunia bisnis 
dengan dukungan pada SLES 7 untuk 
IBM 64 bit zSeries. Dan di bulan Mei 
2002, SUSE menambahkan dukungan HT 
untuk SLES pada mesin Xeon. Bulan 
September 2002, SUSE menjadi partner 
dari perusahaan besar SAP. SUSE adalah 
partner perusahaan Linux pertama bagi 
SAP. 

Tanggal 19 November 2002, SUSE 
merayakan 10 tahun pendirian mereka 
sebagai perusahaan Linux komersial yang 
sukses. Di tanggal yang sama, United 
Linux 1.0, yang turut didirikan oleh SuSE, 
diluncurkan. 


40  InroLINUX MEI 2004 


Tanggal 25 November 2002, Richard 
Seibt dinobatkan sebagai CEO SUSE yang 
baru. Penobatan ini siap mengantarkan 
SUSE ke dunia yang lebih luas lagi. 
Richard juga yang ikut serta secara aktif 
dalam akuisisi oleh Novell. Saat ini, 
Richard adalah President untuk Novell 
Europe, Middle East, dan Africa. Richard 
langsung bertanggung jawab kepada 
Jack L. Messman, Chairman, President 
dan CEO Novell. Lulusan University of 
Hamburg ini memang luar biasa. 

Pada bulan Januari 2003, SuSE 
menghadirkan Microsoft Office untuk 
Linux dengan SUSE Linux Office 
Desktop. Bulan April 2003, SUSE mampu 
bekerja sama dengan prosesor AMD 
Opteron. 

Bulan Juni 2003, SuSE meluncurkan 
desktop Linux pertama untuk dukungan 
enterprise. Bulan depannya, tepatnya 
tanggal 31 Juli 2003, SuSE dan Sun 
Microsystems mengikat kerja sama global. 
Kerjasama ini adalah awal lahirnya JDS. 

Dalam beberapa bulan tersebut, SuSE 
semakin mengikat kerja sama dengan 
banyak perusahaan, termasuk perusahaan- 
perusahaan besar dunia. Tanggal 7 
Oktober 2003, Sun Microsystems dan 
SUSE bekerja sama untuk melahirkan 
Linux desktop milik Sun. Langkah ini 
mengukuhkan lahirnya JDS. 

Awal November 2003, Novell 
mengumumkan pembelian SuSE sebesar 
US$210 juta (yang selesai dilakukan pada 
tanggal 13 Januari 2004 yang lalu). Dan, 
menjelang akhir tahun 2003, SLES 8 
diluncurkan, tepatnya pada 25 November 
2003. Perjalanan bisnis ini terus berlanjut. 
Semakin cepat. Bersama Novell, mereka 
meluncurkan berbagai servis. Salah 
satunya adalah SUSE 9.1, yang datang 
bersama kernel 2.6, GNOME 2.4, dan 
KDE 3.2. 

Apabila dicermati, komersialisasi SUSE 
turut membawa nama Linux ke dunia 
bisnis. Komersialisasi ini membawa 
banyak berkat yang turut melahirkan 
bisnis-bisnis Linux lainnya. 

SUSE sendiri sangat cermat dalam 
membaca pasar, sejak distro versi 
pertamanya dirilis. Walaupun perlahan, 
mereka berani menarik bayaran untuk distro 
mereka. Waktu itu, distro komersial tidak 


www.infolinux.web.id 


banyak. Pada awalnya, mungkin banyak 
yang tidak membeli dan mendapatkan SUSE 
dengan meng-copy-nya. 

Dalam mendapatkan pasar yang besar, 
SUSE tidak bertindak seperti Red Hat. 
Red Hat memilih cara untuk menyebarkan 
distro mereka secara gratis. Kemudian, 
distro-distro enterprise dikembangkan. 
Fokus kemudian diberikan kepada produk 
enterprisenya. Lalu, distro gratis pun 
ditarik. Semuanya diarahkan ke produk 
enterprise. Nama Red Hat kini dikenal 
sebagai produsen Linux enterprise yang 
komersial. 

SuSE bertindak pasti. Dari awal, sejak 
mereka bisa menjamin untuk memberikan 
yang sepadan, mereka menarik bayaran. 
Sebagai konsekuensinya, pada awal- 
awalnya, pasar SuSE tidak sebesar Red 
Hat, namun, pendapatan mereka relatif 
sepadan dengan Red Hat. 

SuSE tidak banyak berubah. Lambat, 
namun pasti. Sampai saat ini, mereka 
tetap menjual mahal versi enterprise 
Linuxnya, dan desktop pun tetap 
dikembangkan. Untuk perusahaan yang 
tidak membutuhkan layanan enterprise, 
tentunya tidak perlu menggunakan SLES. 
Cukup keluarkan uang sekitar 800 ribuan 
rupiah dan beli SuSE Professional. Bisa 
jadi server. Bisa diinstal di notebook. 
Kompromi yang cukup bagus. 

Sejak Novell mengakuisisi SUSE, 
beberapa hal positif terjadi. Novell akan 
melepaskan beberapa produk mereka 
untuk dijalankan di Linux. Beberapa tool 
SUSE seperti YaST juga akan bisa 
digunakan oleh berbagai pihak nantinya. 


JDS: Langkah awal yang 
mantap 
Linux untuk desktop semakin mantap. 
Apalagi, Java Desktop System kini hadir 
dan menambah jajaran desktop Linux. 
Sejarah JDS mungkin baru saja dimulai. 
Namun, langkah awal yang dilakukan 
sangatlah sesuai dengan momen saat ini. 
Bagaimana tidak? Keadaan Linux di 
dunia bisnis saat ini cukup membingung- 
kan sebagian besar pemakai sistem 
operasi berlogo penguin ini. Pengguna 
yang terbiasa didukung oleh perusahaan 
Red Hat tiba-tiba dihadapkan pada pilihan 
membayar lebih mahal atau tidak 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Elle Edit View Go Bookmarks Help 


"| 


aA,8 ,100j, 


Back Forward Up: Stop Reload Documents 


Location: (System-settings:// — (Oki Viewas Icons £ 
(a 2 
2 8 aa 
SS 
Hardware Network Settings Sottware and Services Language Profile Manager Time Zone 
11 items 10 items 8 items 
Users and Groups 
z 
9:37 PM 8 (system-settin| PN 9) do. OM 


& Contoh control panel di JDS. 


didukung lagi oleh Red Hat. Kemudian, 
pengguna Mandrake, juga tidak bisa 
menjamin kelangsungan distro ini karena 
perusahaannya sendiri mengalami 
masalah keuangan yang berkelanjutan, 
walaupun cenderung membaik 
belakangan ini. Pengguna SUSE juga 
sedikit bingung karena SUSE kemudian 
dibeli oleh Novell. 

Walaupun dijanjikan tidak akan ada 
perubahan fundamental, namun banyak 
pengguna yang mulai bingung. Saat ini, 
akuisisi tersebut membuahkan banyak 
kabar bagus untuk pengguna. Tapi, 
sebagai pengguna, kita tidak bisa 
memprediksi lebih jauh lagi. Novell tidak 
memiliki banyak pengalaman di desktop. 
Novell mungkin sangat terkenal dengan 
Netwarenya. Atau berbagai produk 
enterprisenya. Tapi, untuk pasar desktop, 
Novell butuh banyak belajar. SUSE sendiri 
boleh dikatakan dibeli seluruhnya oleh 
Novell dengan kepemilikan saham 
sebesar lebih dari 9996. Artinya, SUSE 
sendiri, yang selama ini sangat kuat di 
desktop (namun juga kuat di server) tidak 
memiliki hak suara yang besar untuk 
terus bertahan di dunia desktop. Novell 
telah membeli Ximian dan SUSE. Dan 
mereka bertekad untuk membuat jalan 
tengah untuk menyatukan GNOME dan 


KDE. Namun, hal tersebut tidak berarti 
desktop SUSE akan terus bertahan. Bisa 
semakin baik. Bisa saja berjalan seperti 
Red Hat. Tidak ada yang tahu. Pembelian 
baru saja selesai. Novell pernah di 
enterprise. Pasar enterprise menawarkan 
banyak uang. 

Sesuai dengan teori relativitas, kita 
tidak mungkin menolak suatu perubahan. 
Banyak hal yang mungkin berubah seiring 
dengan perkembangan waktu. Dan, 
seiring dengan semakin dewasanya 
Linux, keadaan tersebut terjadi. 

Kini, apabila suatu perusahaan 
dihadapkan pada pertanyaan Linux apakah 
yang aman untuk digunakan, atau Linux 
apakah yang kini paling cocok digunakan 
di Indonesia, maka JDS mungkin jawaban 
yang paling tepat. 

Pengguna Red Hat mungkin bisa 
membeli Red Hat dan menggunakannya. 
Sayangnya, tidak ada satu pun official 
Red Hat di Indonesia. Banyak perusahaan 
yang mampu mendukung Red Hat 
Enterprise Linux, namun sebagian besar 
dari mereka tidak akan mampu berbuat 
apa-apa manakala ada perubahan dari 
Red Hat itu sendiri. Memang benar Linux 
adalah proyek komunitas. Banyak yang 
mampu mendukung Red Hat dan 
dukungan yang diberikan mungkin 


www.infolinux.web.id 


Komersialisasi Linux 


mampu disetarakan dengan dukungan 
dari perusahaan Red Hat itu sendiri. Tapi, 
saat ini kita bicara masalah masa depan. 
Sekaligus resiko. 

Menggunakan Mandrake? Perusahaan 
akan menghadapi hal yang sama dengan 
menggunakan Red Hat. Tidak ada official 
di Indonesia. 

Ingin menggunakan distro yang benar- 
benar murni produk komunitas dan tidak 
komersial sama sekali? Debian adalah 
contoh yang baik. Sayangnya, sebagai 
desktop, Debian masih jauh dibandingkan 
dengan distro-distro desktop lain. Debian 
menawarkan kebebasan, namun Anda 
harus membayarnya dengan investasi 
tenaga TI yang lebih kuat. Anda harus 
melakukan retraining. Total biaya yang 
dibutuhkan mungkin akan sama ketika 
Anda membeli distro lain yang memang 
ditujukan untuk desktop. Selain itu, juga 
tidak ada satupun pihak yang bisa 
bertanggung jawab atas kelangsungan 
hidup distro ini. Bagi perusahaan, Debian 
sebagai desktop perlu menjadi pilihan 
terakhir. 

Apabila Anda menggunakan JDS, maka 
paling tidak terdapat official di Indonesia, 
yaitu PT Sun Microsystems Indonesia. 
Melihat roadmap-nya ketika seminar Join 
The Desktop Revolution bulan Maret lalu 
yang dihadiri di antaranya oleh President 
Director PT Sun Microsystems Indonesia, 
Bhra Eka Gunapriya, Product Manager PT 
Sun Microsystems Indonesia, Ang Djok 
An, dan IT Architect Adrianus B. Kurnadi, 
kita boleh yakin bahwa Sun benar-benar 
serius. 

JDS sendiri adalah hasil kerjasama 
antara Sun dan SUSE. Instalasi dapat 
dilakukan dengan sangat mudah dan 
hardware dapat dideteksi dengan baik. 
Selanjutnya, Anda akan dibawa menuju 
desktop GNOME yang telah dimodifikasi 
sehingga tampil lebih ringan, indah dan 
mudah digunakan. 

Di dalam JDS sendiri, Anda akan 
menemukan office suite StarOffice, 
Ximian Evolution, Mozilla Web browser 
yang telah dilengkapi dengan flash plugin, 
Java, Adobe Acrobat Reader dan lain 
sebagainya. Semua yang dibutuhkan 
dalam pekerjaan sehari-hari telah 
dimasukkan. Campur tangan user bahkan 


InroLINUX MEI 2004 4I 


Komersialisasi Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


nyaris tidak diperlukan. Untuk 
mengemulasikan aplikasi DOS, paket 
dosemu sudah tersedia. 

Bagi Anda yang sering menggunakan 
Red Hat, maka berpindah ke JDS dapatlah 
dengan mudah dilakukan. Bahkan, JDS 
melakukan beberapa modifikasi agar 
penggunaan terasa lebih sederhana. 
Misalnya, JDS tidak menaikkan nama 
YaST, namun mengintegrasikannya dalam 
preferences GNOME. Hal ini diusahakan 
agar pengguna tidak rancu dengan 
banyaknya control panel. 

Proses booting juga akan ditampilkan 
sangat menarik. Sama sekali tidak ada 
tulisan-tulisan teknikal yang ditampilkan. 
Apa yang Anda lihat dalam proses 
booting adalah sebuah progress bar yang 
ditampilkan dengan sangat menarik. 
Proses shutdown juga sama. Semuanya 
ditampilkan dalam interface grafikal. 
Tentunya, bagi Anda yang lebih 
menyenangi tampilan verbose, JDS dapat 
diminta untuk bertingkah laku demikian. 

JDS, sama seperti halnya Red Hat dan 
SUSE, adalah distro komersial. Harga 
JDS di Indonesia bahkan jauh lebih murah 
dibandingkan dengan Red Hat Enterprise 
Linux. JDS dipaketkan sekitar US$132 
dan masih terdapat banyak discount saat 
ini. Bahkan, pada saat artikel ini ditulis, 
kita dapat membeli JDS hanya seharga 
US$66. Potong setengah. 

Bagaimana masa depan JDS? Menurut 
penulis sendiri, masa depan JDS 
sangatlah manjanjikan. Sun sendiri dalam 
roadmap produk software-nya, telah 
merencanakan berbagai proyek yang 
mampu mendukung kebutuhan 
komputasi perusahaan dari ujung ke 
ujung. Mulai dari desktop ke server. 

Penulis sendiri, selaku pengguna yang 
sebagian mata pencahariannya saat ini 
didapat dari dunia Linux, sangat senang 
dengan kehadiran JDS. Dari sisi harga, 
masih lebih murah dibandingkan dengan 
distro komersial lain. Tersedia pula 
StarOffice. StarOffice memiliki keunggulan 
dibandingkan dengan Open0Office.org. 
Tulisan ini bahkan diketik dengan 
StarOffice yang berjalan di JDS. 

Beberapa saat yang lalu, kita selalu 
dihadapkan pada pertanyaan seperti ini. 
Siapa yang mampu mendukung apabila 


42 InroLINUX MEI 2004 


kita menggunakan Linux? Hal ini mudah 
sekaligus susah untuk dijawab. Dan 
secara tidak langsung, apabila pertanyaan 
tersebut masih susah untuk dijawab, 
semakin susah pula bagi Linux untuk 
berhadapan langsung dengan Windows. 

Kalau diperhatikan, apa yang tersedia 
di Windows juga telah mulai tersedia di 
Linux. Sangat sayang apabila sumber 
daya tersebut tidak dijadikan sebagai satu 
kesatuan untuk terus memperjuangkan 
bahwa Linux juga sangat pantas untuk 
berhadapan langsung dengan Windows. 
Linux bahkan memiliki beberapa kelebihan 
seperti lebih tahan akan serangan virus. 

Semoga, dengan kehadiran JDS, Linux 
semakin kuat. Pengguna di Indonesia pun 
tidak perlu bertanya-tanya lagi siapa yang 
akan mendukung sistem tersebut. Bahkan 
untuk dukungan ke depan, JDS dan 
kawan-kawannya siap melayani 
kebutuhan Anda. 

Bagi pengembang aplikasi, JDS juga 
datang dengan dukungan untuk bidang 
tersebut. Bahkan, apabila Anda 
menggunakan Java untuk 
mengembangkan aplikasi, kini tidak perlu 
repot-repot lagi untuk men-download JRE 
terpisah hanya untuk menjalankan jutaan 
aplikasi Java. Bahasa-bahasa dan pustaka 
lain juga tersedia cukup banyak. 

Bersama dengan Java, penulis masih 
bisa bekerja dengan python. Programer 
GNOME juga tentunya dapat bekerja 
dengan berbagai pustaka yang 
disediakan. 


Dampak komersialisasi 
bagi kita 

Komersialisasi jelas membawa dampak 
bagi kita. Menguntungkan atau tidak, 
sangat tergantung pihak yang terkena 
dampak dan bagaimana cara menang- 
gapinya. Yang jelas, perubahan ini telah 
terjadi. 

Bagi pengguna rumah, hal ini memang 
cukup menyusahkan. Paling tidak, apabila 
tetap ingin menggunakan Red Hat Linux, 
SUSE ataupun JDS, puluhan dollar harus 
dirogoh dari kocek. Namun, distro-distro 
tersebut bukanlah satu-satunya distro 
desktop yang bisa Anda gunakan. 
Setidaknya, apabila Anda berjalan di 
dunia Red Hat, masih ada Fedora Core. 


www.infolinux.web.id 


Atau, masih ada Mandrake. Keduanya 
juga bagus di dunia desktop. Konsekuensi 
dari penggunaan distro non komersial 
tersebut adalah Anda tidak akan 
didukung secara resmi oleh pembuatnya. 
Bagi pengguna rumah, hal ini jelas tidak 
masalah. 

Namun, bagi pengguna korporat, 
adalah penting untuk memperhatikan 
faktor dukungan resmi. Murah dalam 
acguisition cost bukan berarti menjamin 
murah selamanya. Perusahaan bisa saja 
memilih untuk menggunakan Mandrake, 
misalnya. Namun untuk dukungan kalau 
terjadi masalah, untuk training atau untuk 
hal lainnya, Anda tetap butuh untuk 
mengeluarkan biaya. Dan kalau terjadi 
kasus yang tidak diinginkan, Anda tidak 
bisa menyalahkan siapapun yang 
memberikan dukungan kepada Anda. 

Untuk itu, sangat disarankan untuk 
pengguna korporat agar menggunakan 
distro yang didukung resmi oleh suatu 
perusahaan. Agak mahal di depan, namun 
biasanya Anda akan mendapatkan 
dukungan yang lebih baik. Dan untuk 
training pun, biasanya perusahaan 
penyedia akan merekomendasikan 
perusahaan training yang telah memenuhi 
kualifikasi perusahaan penyedia tersebut. 
Apabila Anda membutuhkan dukungan 
lokal yang bisa dipegang, Anda bisa 
menggunakan JDS, di mana terdapat 
official penyedia di Indonesia, yakni PT 
Sun Microsystems Indonesia. 

Bagi developer aplikasi Linux, 
komersialisasi ini adalah hal yang sangat 
membantu. Penulis, yang juga tergabung 
dalam perusahaan penyedia aplikasi 
Linux, merasa sangat terbantu dengan 
adanya komersialisasi Linux. Perusahaan 
umumnya tidak akan menggunakan Linux 
kalau tidak didukung dengan jelas. 
Apabila perusahaan tidak menggunakan 
Linux, maka penyedia aplikasi Linux juga 
akan kesulitan. Komersialisasi ini bahkan 
diharapkan bisa membangkitkan dunia TI 
kita. Semua pihak harus maju bersama- 
sama. 

Mari kita lihat beberapa hal yang 
cukup menarik untuk developer aplikasi 
sehubungan dengan komersialisasi. 
Seperti disebutkan sebelumnya, apabila 
Linux semakin dipercaya untuk digunakan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


oleh berbagai perusahaan, maka 
pengembang aplikasi Linux akan 
mendapatkan pasarnya sendiri. 

Untuk aplikasi yang membutuhkan 
database, betul tersedia banyak database 
bebas pakai saat ini. Namun apabila 
memerlukan kemampuan database 
sekelas Oracle, Anda perlu memilih untuk 
menjalankan hanya dibeberapa distro 
yang resmi didukung. Red Hat dan SuSE 
dapat menjalankan Oracle dengan baik. 
JDS juga dapat digunakan untuk 
menjalankan Oracle, walaupun akan 
menyimpang dari dunianya, yaitu dunia 
desktop. 

Apabila tidak pernah ada distro yang 
benar-benar mampu mendukung dunia 
enterprise—yang komersial —maka 
mungkin Oracle mungkin belum berjalan 
di Linux. Oracle telah berjalan mantap di 
berbagai sistem operasi enterprise. 

Apabila Oracle tidak berjalan di Linux 
misalnya, maka pengembang aplikasi 
Linux harus menggunakan database 
server lainnya. MaxDB atau PostgreSOL 
misalnya. Dan kalau pihak pembeli 
aplikasi membutuhkan Oracle (atau telah 
menggunakan Oracle selama ini), maka 
pengembang aplikasi tersebut hanya bisa 
gigit jari. Database server gratis sekelas 
Oracle mungkin tersedia. Tapi butuh 


waktu. Sementara, bisnis harus tetap 
jalan. 

Bagi para pebisnis yang bergerak di 
bidang komputer, komersialisasi ini juga 
membawa dampak yang sangat baik. 
Pengguna yang berhadapan dengan 
produk yang terlalu mahal umumnya bisa 
memilih untuk tidak membeli sama sekali 
dan kemudian menggunakan bajakannya. 
Namun, apabila harganya masih masuk 
akal, maka pengguna tersebut mungkin 
masih mempertimbangkan untuk 
membelinya. Pembelian tersebut akan 
memberikan keuntungan kepada pihak 
penjual. Kita boleh bersyukur bahwa 
produk seperti JDS dijual cukup murah. 
Jual saja, dan dukungan kembalikan 
kepada perusahaan penyedia. Semua 
sama-sama untung. Sama-sama maju. 

Bisakah kita bayangkan kalau Linux 
tetap gratis dan bisa digunakan oleh siapa 
saja, persis seperti keadaan sepuluh 
tahun lalu? Sementara Microsoft semakin 
melaju dengan berbagai produk yang 
semakin menjanjikan? Kemudian 
perusahaan penyedia aplikasi Linux harus 
banting setir karena tidak ada pembeli? 

Tidak. Linux sendiri harus 
berkembang. Kernel boleh punya banyak 
fitur. Tapi kernel saja belum cukup. 
Banyak pihak yang harus 


IC Edit View Actions Tools Search Help 


€? & Inbox 


| Folders 


Eh Local Folders 
II) Calendar 
2 E) Contacts 


| CO New y | Ry sena / Receive | RR Repiy XI Repiy to Ati EZ) Forward |. 


» 1 selected, 1 total 


Find Now | Clear 


: Wed, 03 Sep 2003 18:40:13 #0800 
i-G Important mail (local) Date: P 


Subject: Welcome to Ximian Evolution - Sun Microsystems Edition 


(-G2 Today's mail (all) 


1-G2 Unmatched 
I-G2 Unread mall (local) 
1G? Yesterday's mail (all) 


Welcome to Ximian Evolution - Sun Microsystems Edition. This is the premier personal and workgroup information 
management solution for Linux and UNIX-based systems. It integrates email, calendar, contact and task list management in 
one powerlul, fast and easy-to-use application. With tull support for key data exchange and communications standards, such 
as IMAP, POP, SMTP, LDAP, iCalendar, vCard and more, Ximian Evolution - Sun Microsystems Edition enables tight 
Integration with Sun One Messaging and Calendar Servers and other messaging systems. 


On the left of the main window is the Folders Bar, with list of your primary tools: Summary, Local Folders and the other 
accounts that you define. In the Local Folders, there are Inbox, Drafts, Outbox, Sent, Trash, Calendar, Tasks and Contacts by 
default. You can click on those folders to jump from one tool to another. You may also activate the Shortcut Bar by selecting 
Shortcut Bar from the View menu for a brief information management. 


ra 


& Manajemen e-mail dengan Evolution. 


59 IN 


www.infolinux.web.id 


Komersialisasi Linux 


mewujudkannya menjadi solusi. Dan 
model pengembangan secara open 
source bagus untuk dipertahankan. 

Dengan model pengembangan open 
source, perusahaan yang memiliki ide 
tidak harus mengerjakan segalanya 
sendiri. Banyak yang bisa membantu. 
Waktu pengembangan bisa menjadi lebih 
cepat. Resource internal tidak banyak 
yang perlu dikerahkan. Dan marketing 
bisa dilakukan tanpa harus 
mengalokasikan banyak biaya. Semuanya 
dilakukan oleh komunitas. 

Tentunya tidak salah kalau kemudian 
ada dua versi dari suatu produk open 
source. Versi komersial yang dibutuhkan 
oleh perusahaan yang memiliki fitur atau 
dukungan lebih baik lagi. Versi komunitas 
yang bisa digunakan oleh siapa saja secara 
gratis. Versi untuk perusahaan harus 
komersial karena melibatkan dukungan 
yang lebih luas. Serta adanya jaminan. 

Kondisi ini jugalah yang sedang ada di 
dunia Linux. Tidak salah ada komersialisasi. 
Karena banyak pengguna yang 
mengharapkan lebih dari sekadar kualitas. 
Banyak yang membutuhkan dukungan lebih 
dan jaminan. Namun, tetap ada Linux yang 
dapat digunakan secara gratis. Semuanya 
kembali kepada kebutuhan. Dengan adanya 
komersialisasi, Linux kini semakin terangkat. 
Linux harus tetap maju ke depan. 

Dulu, mungkin banyak yang bisa 
menjual jasa pemasangan. Tapi itu dulu. 
Ketika Linux masih susah untuk 
digunakan. Kalau sudah semudah saat 
ini, menjual jasa pemasangan dapat 
dilakukan oleh siapa saja. 

Komersialisasi Linux akan memicu 
banyak hal baru yang mungkin 
menguntungkan bagi banyak pihak. Mutu 
Linux harusnya akan semakin membaik. 
Bug-bug bisa dikurangi karena banyak 
perusahaan yang mengembangkannya 
setelah melakukan riset yang lebih 
mendalam. Semakin banyak pekerjaan 
yang bisa dilakukan. Mereka yang 
menguasai Linux dan mampu berpikir ke 
depan akan lebih sukses. Lapangan 
pekerjaan baru akan bermunculan. 

Semoga kita semua bisa melihat 
komersialisasi sebagai perubahan yang 
positif dan ikut berkembang dan maju 
bersama komersialisasi ini.A 


InroLINUX MEI 2004 43 


Menjual Jasa SMS, WAP, Web, dan E-mail 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menjual Jasa SMS, WAP, Web, dan 
E-mail Bersama Linux 


Bisnis yang berhubungan dengan ponsel berkembang sangat pesat. Ini terutama menyangkut SMS dan aplikasi 
yang terkait Internet, seperti fasilitas download ring tone, logo, WAP, web, messenger, dan e-mail. Sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang itu, 1rstWAP (baca firstwap), berhasil memanfaatkan Linux. 


inux untuk server barangkali tidak 

asing lagi bagi Anda. Di lingkungan 

perusahaan 1rstWAP (www. 
Irstwap.com), yang bergerak di bidang 
SMS, WAP, web, e-mail, dan messenger, 
telah menggunakan Linux tidak hanya 
untuk server. 1rstWAP juga berhasil 
mengaplikasikan Linux untuk desktop atau 
workstation. Linux telah dipakai oleh 
seluruh karyawan 1rstWAP, mulai dari para 
sekretaris, staf pemasaran, hingga 
development. 

Di lingkungan server, 1rstWAP berhasil 
menyandingkan Linux dengan Sun Solaris 
dan HP-UX, dua jenis Unix yang sangat 
populer untuk mesin-mesin berprosesor 
selain Inte/ based. Mesin-mesin Unix itu 
dipertahankan untuk aplikasi besar. 
Hardware dan sistem operasi Unix di 
mesin-mesin itu biasanya sudah menjadi 
satu paket. 

Layanan 1rstWAP yang meliputi jasa 
SMS dan aplikasi Internet yang terkait 
ponsel atau mobile applications serta 
aplikasi web dan messenger, ditujukan 
untuk para operator telekomunikasi, 
personal atau masyarakat umum, dan 
berbagai jenis perusahaan yang 
memanfaatkan fasilitas SMS dan Internet 
untuk kegiatan bisnisnya. 

Untuk mengetahui bagaimana 
pengalaman 1rstWAP dengan Linux, 
beberapa waktu yang lalu kami 
mewawancarai direktur operasi 1rstWAP, 
Jonny Goebel, bersama salah seorang 
system administrator atau sysadmin 
1rstWAP, Dicky Wahyu Purnomo, di 
kantornya yang berada di kawasan 
Mampang, Jakarta Selatan. 


Linux sebagai workstation 


Linux dan Unix telah digunakan di 1rstWAP 
sejak awal-awal berdirinya, sekitar akhir 


44  InroLINUX MEI 2004 


1999. Saat itu Linux dan Unix hanya untuk 
server dan development. Pelan-pelan 
namun pasti, manajemen 1rstWAP 
memutuskan untuk me-Linux-kan semua 
komputer desktop atau workstation. “Kami 
merupakan orang-orang yang fanatik 
terhadap open source," kata Jonny Goebel 
membuka percakapan. 

Linux untuk semua workstation ini 
dimulai sekitar setahun yang lalu. Sekarang 
seluruh staf di semua departemen 1rstWAP 
sudah menggunakan Linux. Ini mematahkan 
kesan bahwa Linux hanya cocok untuk 
server, atau Linux tidak tepat untuk 
workstation. Manamejen dan staf 1rstWAP 
telah membuktikan, Linux juga cocok untuk 
bekerja sebagai workstation. Secara 
keseluruhan ada sekitar seratus komputer 
yang terinstalasi Linux dan berbagai aplikasi 
di dalamnya, seperti desktop environtment 
KDE dan office suite OpenOffice.org. 


Tanggapan staf 
Jonny mengatakan bahwa Linux untuk staf 
development tidak menemui masalah, 
karena para developer 1rstWAP sudah 
terbiasa dengan Unix atau sudah mengenal 
Linux sejak sebelum masuk ke 1rstWAP. Ini 
berbeda dengan keharusan penggunaan 
Linux untuk para sekretaris dan staf 
pemasaran. Tentu saja ada kekhawatiran 
atau sedikit kaget karena harus 
menggunakan Linux setelah terbiasa 
dengan MS Window. Terutama staf yang 
sebelum bekerja di 1rstWAP tidak 
menggunakan Linux. Apalagi tidak ada 
training Linux khusus untuk para staf ini. 
“Semua bisa dilalui dengan lancar, tanpa 
halangan berarti. Para staf bisa beradaptasi 
dengan platform Linux dan aplikasi yang 
ada di dalamnya. Learning by doing," 
ungkap Jonny. “Hanya ada semacam 
ketakutan sewaktu isu penggunaan Linux 


www.infolinux.web.id 


K 


The Messenger of YEwr Brand 


itu muncul karena belum melihat langsung. 

Tetapi setelah diinstalasi, teman-teman bisa 

menerima dan tidak menemui banyak 

masalah,” tambah Dicky. 

Dua hal yang menurut Jonny men- 
dukung percepatan penggunaan Linux di 
perusahaanya adalah: 

1. Banyak orang yang merasa menemukan 
tantangan menarik karena dapat belajar 
sesuatu yang baru, yaitu Linux. 

2. Beberapa orang merasa “ditantang” 
atau "terancam", karena khawatir tidak 
dapat bekerja dengan efisien dan mudah 
seperti ketika mereka menggunakan 
platform MS Windows. 


Pertukaran file Linux dan 
MS Windows 

Aplikasi yang banyak digunakan untuk 
workstation adalah OpenOffice.org. Karena 
semua staf menggunakan Open0Office.org, 
maka pertukaran file sesama staf tidak ada 


& Mr. Jonny Goebel di depan server-server 
1rstWAP. 


o 
28 
c 
Koi 
- 
» 
3 
Xx 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


masalah. Untuk mengatasi file-file dari luar 
yang masih menggunakan produk-produk 
selain Linux, seperti Microsoft Windows, 
1rstWAP menggunakan satu dua komputer 
atau laptop yang juga berisi bersistem 
operasi Windows. File-file aplikasi 
perkantoran berbasis MS Windows yang 
masuk dari pihak lain itu lebih dulu dibaca 
dengan MS Windows, kemudian ditransfer 
atau diedit dan disimpan ke format Linux. 


Aplikasi di atas Linux/Unix 
Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan 1rstWAP 


Perusahaan yang terbentuk sejak 1999 

ini memiliki kantor di Wina (Austria) 

dan Jakarta untuk melayani wilayah 

Eropa dan Asia. Kantor di Wina hanya 

untuk penjualan, sedangkan yang di 

Jakarta merupakan kantor operasional 

dan pusat pengembangan dengan 

jumlah karyawan sekitar 55 orang. 
1rstWAP (www.71rstwap.com) telah 
membangun sendiri jaringan messag- 
ing nodes yang terdistribusi secara 
global, dengan mengombinasikan 
teknologi telekomunikasi selular dan 

Internet. Messaging nodes tersebut 

memiliki kemampuan antara lain 

sebagai berikut: 

@ Mengirim SMS dengan volume 
tinggi, melalui jalur terbaik dan 
berbiaya rendah. 

@ Menerima SMS untuk meneruskan 
pesan atau mengumpulkan data. 

@ Menjadi interface antara pensinyalan 
telekomunikasi (seperti SMS, dan 
lain-lain) dengan Internet (web, e- 
mail, messenger, dan lain-lain). 

@ Menentukan lokasi keberadaan 
telepon mobile atau selular yang 
sedang aktif. 

@ Pembayaran layanan mobile. 

@ Menyediakan nomor-nomor telepon 
khusus, misalnya 085502MUSIC. 

@ Mengirim SMS ke operator-operator 
GSM dan CDMA internasional. 


Contoh layanan yang disediakan 
1rstWAP antara lain mengirim SMS dari 
web ke ponsel, menerima dan 
menjawab e-mail dengan ponsel, 
mengadakan kompetisi atau voting dan 
polling melalui SMS, menentukan lokasi 
kendaraan dengan ponsel, dan 
mengirim pesan instan dari ponsel. 

Secara garis besar, layanan mobile 


Sekilas Tentang 1rstWAP 


untuk pelanggannya, hampir semua 
dibangun di atas Linux atau Unix. Program 
yang mudah disebut adalah teks editor 
untuk membuat aplikasi PHP, Java, dan 
lain-lain. Karena hampir semua aplikasi 
yang disediakan berbasis web, para 
developer 1rstWAP lebih dulu mengujinya 
dengan berbagai browser, misalnya Opera, 
Netscape atau Mozilla based, Kongueror, 
dan tidak ketinggalan Internet Explorer. 
Pengujian dengan Internet Explorer tidak 
bisa dihindari karena diakui masih banyak 
pengguna komputer di dunia ini yang 


GPRSI 

SEA WAP access 
| View Global Buddy List cf local. 
Yahoo!. MSN, AIM and ICO 
buddes ' 
nd and recerve IM and emad 


MMSaccess 
“ Recere UMS, 

» Send MIS to otner MMS- 
capanie handsets 

» Send MMS and repiyatle 
nesiicatons to other subsenbers 
uzng SMS, Web. WAP and 


« Send and recerve PC-PC ang 
PC-Motule Instant Messages 
“Vieri Global Buddy List of local, 
Yahool, MSN, AIM and ICO 


" Send and receive MMS, 
« Recere info content 
» Chatin comerunbes 


£& Bentuk layanan yang disediakan 1rstWAP. 


yang disediakan 1rstWAP dibagi menjadi 
tiga, yaitu untuk operator 
telekomunikasi, lembaga bisnis dan 
pemerintah, serta pelanggan perorangan. 

Layanan kepada operator telekomu- 
nikasi itu mencakup jasa SMS inter- 
nasional. 1rstWAP dapat meneruskan 
pesan dari operator satu ke operator 
lainnya yang tidak ada perjanjian ber- 
sama. 1rstWAP juga dapat meneruskan 
SMS ke negara China dan CDMA dari 
operator GSM yang belum bisa men- 
jangkau secara langsung. Jasa lain yang 
ditujukan untuk perusahaan di bidang 
telekomunikasi adalah layanan berbasis 
lokasi. IRsStWAP menggunakan lokasi- 
lokasi switch dan sel radio untuk 
menemukan lokasi ponsel atau SIM 
module untuk kegunaan khusus. 
Contohnya untuk tracking dan 
penentuan lokasi taksi dan jenis 
kendaraan lainnya. 

Untuk berbagai perusahaan, 1rstWAP 
memberi layanan untuk pemasaran. 
Layanan ini meliputi corporate communi- 


www.infolinux.web.id 


Content Provisioning 


Permission Marketing 


Messengeraccess 


Menjual Jasa SMS, WAP, Web, dan E-mail 


menggunakan MS Windows. Ada lagi satu 
aplikasi yang sesuai permintaan pelanggan, 
yaitu messenger, hanya bisa diakses 
dengan MS Windows. 


Linux sebagai server 

Untuk urusan server ini, semua aplikasi 
berjalan di atas Linux dan Unix. Aplikasi 
yang berjalan di Linux antara lain server 
DNS (Domain Name System), server web 
Apache, server mail, server database 
MySOL, dan tentu saja plus PHP. Jumlah 
server sekitar 20, dengan beberapa macam 


SMSaccess 


| - view Global Buday Lust of local, 
| ancol, MSN, AIM andICO 
tuddes 


| “Si 3nd recewe IM 

| ranate IM and community 

| corverzanons 

| « Recerve and pul neng content 
“Recerve and pul nch content 
-Recene email notteancns ang 
repIy wath new email and SMS 
“Send MMS 
"Retneve parts of MMS 


Emailaccess 
» Recerve Instant Messages 
-Receve news content 

» Recewe and part.rep!y MMS 


Webaccess 


« Send SMS, view delvery repot 
« Select and recerwe info content 

» Download nich coreent 

« Send and retneve MMS 

« Jon and chat n communoes 

- Make payments 


cations, promosi dan periklanan 
berbasis SMS dan Internet. Dalam 
bidang promosi dan periklanan, 
1rstWAP dapat mengirimkan SMS ke 
lebih dari 1,5 juta pelanggan yang 
dapat dipilih sesuai target perusahaan. 
Sistem yang disediakan untuk perusaan 
dan personal dapat mengombinasikan 
web, WAP, SMS, e-mail, I-M-Media 
Messenger, dan MMS. 

Jumlah pelanggan personal 1rstWAP 
di Indonesia sekitar 500.000, dan di 
Eropa sekitar 600.000, dengan total di 
seluruh dunia sekitar 2,5 juta. Semua 
pengguna ini memiliki nomor ponsel 
dan alamat e-mail. Layanan yang 
disediakan untuk personal ini meliputi 
area mobile messaging, mobile content, 
mobile community, dan permission 
marketing. Sedangkan jenis layanannya 
antara lain ringtone & logo gallery / 
download, game gallery / download, 
mobile news, mobile communities, dan 
mobile messaging (SMS, WAP, Messen- 
ger). 


InroLINUX MEI 2004 45 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menjual Jasa SMS, WAP, Web, dan E-mail 


merk hardware. Sebagian besar server 
berbasis Intel ini berasal dari vendor 
hardware Acer. 

Semua server itu tertata rapi dalam 
sebuah ruangan di pojok kantor 1rstWAP. 
Hubungan Internet menggunakan jalur 
khusus dengan /eased /ine atau frekuensi 
radio ke beberapa backbone Internet dan 
perusahaan telekomunikasi partner atau 
pelanggan 1rstWAP. 


Alasan-alasan memilih 

Linux 

Jonny mengatakan bahwa 1rstWAP 

memilih Linux dan keluarga Unix lainnya 

karena beberapa alasan berikut ini: 

1. Linux merupakan sistem operasi yang 
stabil. 

2. Linux memiliki kemanan yang baik. Jika 
ada bug atau lubang keamanan, 
perbaikannya akan tersedia dalam 
waktu cepat. 

3. Fleksibel dan mudah untuk dikonfigurasi 
atau diubah sesuai dengan kebutuhan 
khusus. 


& Sekretaris di 1rstWAP juga menggunakan 
Linux. 


4. Performansi atau keandalan sistem 
operasi. 

5. Fleksibel berkaitan dengan ketersediaan 
aplikasi berstandar industri. 

6. Efisiensi biaya. 


Rencana ke depan 
1rstWAP tidak ada rencana untuk meng- 
ganti sistem komputernya, yang sekarang 


Rusmanto 
Rusmanto 


& Dicky di depan desktop Linux. 


menggunakan Linux dan Unix, ke platform 
sistem operasi lain. Tidak sebatas rencana, 
tapi juga terlihat dari status 1rstWAP saat 
ini. Perusahaan telah berhasil memanfaatkan 
Linux dalam berbagai bidang bisnisnya, 
mulai dari penyediaan layanan untuk pelang- 
gan, development, aplikasi perkantoran, 
hingga berbagai aplikasi server. d 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


STRUKTUR ORGANISASI 1rstWAP 


(( Systems 


(( Network 


Director OT UperaLions 


(( Web 


((IT Security 
Administration )) Administration )) Administration )) Administration )) 


Sections 


(( Telecom 
Support )) 


46  InroLINUX MEI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Proyek-proyek Paling Aktif 
di SourceForge.net 


etiap bulan, SourceForge.net memilih satu proyek untuk 

dinobatkan sebagai Project of The Month. Maret lalu, proyek 
yang terpilih adalah GNU Mailman. Proyek ini adalah sebuah mailing 
list manager, yang juga telah digunakan oleh SourceForge.net 
sejak awal berdirinya hingga kini. Saat ini, SourceForge.net 
melayani lebih dari 75.000 proyek, sementara, GNU Mailman 
telah digunakan oleh SourceForge.net sejak proyek yang ber- 
gabung masih sekitar 102 proyek. Dengan Mailman, Anda dapat 
membuat list satu arah ataupun mailing list secara umum. Proyek 
ini dimulai oleh Barry Warsaw (42), seorang Senior Software 
Engineer Zope Corp pada tahun 1996. Selamat untuk Mailman! 

Sementara itu, beberapa proyek masih bercokol sebagai 

proyek-proyek paling aktif. Pada saat tulisan ini dibuat, tercatat 
proyek paling aktif adalah Azureus, sebuah client untuk BitTorrent. 
Azureus telah membuktikan dirinya selama berbulan-bulan sebagai 
salah satu proyek paling aktif. Posisi kedua diduduki oleh Gaim, 
yang juga telah aktif selama bulanan. Posisi ketiga adalah AMSN, 
sebuah MSN Messenger Client. Popfile (automatic email classifica- 
tion) menempati urutan empat, yang diikuti oleh phpMyAdmin, 
dan dotProject di posisi kelima dan keenam. Empat posisi terakhir 
diduduki oleh Compiere, ABC (Yet Another BitTorrent Client), 
Group Office, dan WinMerge.ANop 


Donasi untuk Sourceforge.net 


S ourceForge.net sebagai hosting untuk proyek-proyek open 
source terbesar di dunia, terus mengalami perkembangan. 
Saat ini, SourceForge.net telah melayani lebih dari 75.000 proyek 
yang ditampung dalam 80 dedicated server. SourceForge.net di- 
maintain oleh tim khusus, untuk menjaga agar tetap dapat 
melayani berbagai proyek yang di-host di sana. 

Dalam perkembangannya, sejak beberapa saat yang lalu, 
SourceForge.net menerapkan sistem donasi bagi siapa saja yang 
ingin menjaga agar proyek ini masih dapat berkelanjutan serta 
dapat menawarkan servis-servis yang lebih baik lagi. Donasi yang 
ditawarkan mulai dari US$5 sampai US$250 atau lebih. Sistem 
donasi ini dikelola bersama dengan perusahaan pembayaran 
terkemuka, PayPal. Setiap donator berhak untuk mencantumkan 
namanya di halaman khusus supporter. 

Sumbangan demikian jelas berdampak besar bagi 
kelangsungan dan peningkatan mutu suatu proyek. Beberapa 
proyek secara terang-terangan mencantumkan kebutuhan mereka 
akan donasi. 

Bagi Anda yang ingin menyumbang atau memiliki kepentingan 
tertentu terhadap SourceForge.net ataupun proyek-proyek di 
dalamnya, Anda dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan 
Anda. Tentunya, apabila kita bersama-sama melakukan donasi, 
diharapkan mutu-mutu berbagai free software yang kita gunakan 
bersama akan meningkat.ANop 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Wiki Wiki dan Aktivis Linux 
Indonesia 


U ntuk mempermudah dan mempercepat kolaborasi di antara 
pengguna Linux di Indonesia, baru-baru ini www.Jinux.or.id 
dipasang aplikasi Wiki Wiki Web. Dalam bahasa Hawai, “wiki 
wiki” berarti supercepat. Anda dapat berperan serta untuk 
meramaikan berita atau mengisi artikel melalui web ini. Untuk 
mengaksesnya, arahkan web browser Anda ke http://www. 
linux.or.id/wiki atau cek di halaman muka http://www.linux. 
or.id. 

Selain melalui web, Anda dapat berdiskusi tentang 
penyebaran “ajaran” Linux di Indonesia melalui milis yang 
beralamat linux-aktivis@linux.or.id. Salah satu fungsi Linux.or.id 
ini adalah memberikan sub-domain untuk KPLI-KPLI. Misalnya 
Anda ingin mendirikan KPLI Antah-berantah, maka Anda dapat 
memberitahukan ke linux-aktivis untuk memperoleh nama 
domain antah-berantah.linux.or.id. 

Diskusi di milis tersebut cenderung “seru”, misalnya soal 
KPLI-KPLI, apakah akan tetap sejajar atau ada KPLI Pusat yang 
berkedudukan di Jakarta? Hingga berita ini ditulis, mayoritas 
poster (pengirim e-mail) di milis itu menghendaki semua KPLI 
yang ada di negara Indonesia bersifat sejajar, tidak ada istilah 
pusat dan daerah, atau tidak ada yang di atas dan di 
bawah.ARus 


KPLI Lebak berdiri dengan 
Nama GAULL 


J ika KPLI (Kelompok Pengguna Linux Indonesia) Jakarta punya 
acara bernama “Linux Gaul", maka KPLI Lebak-Banten baru 
saja berdiri dengan nama GAULL (Gabungan User Linux Lebak). 
Pendirian KPLI Lebak ini dipicu pada saat pelaksanaan seminar 
Linux yang pertama diselenggarakan di Rangkasbitung, ibu kota 
kabupaten Lebak, provinsi Banten. Para peserta seminar yang 
dilaksanakan pada Sabtu 21 Februari 2004 di Gedung Korpri 
Rangkasbitung itu secara aklamasi ingin membentuk KPLI Lebak. 

Pembentukan KPLI Lebak dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 
Februari 2004 di SMK Negeri 1 Rangkasbitung. Berikut ini 
susunan pengurus pertama KPLI Lebak atau GAULL: 


Ketua : Heri Mulyanto 
Wakil Ketua : Fuad Lutfi 
Sekretaris : Rini Marlina 


Bendahara: Puji 


Rencananya, AD (Aanggaran Dasar) KPLI Jakarta akan 
dijadikan sebagai acuan untuk menyusun AD/ART KPLI Lebak, 
dan akan dibahas pada saat rapat anggota yang waktu dan 
tempatnya akan diberitahukan kemudian. Alamat sementara 
sekretariat GAULL adalah SMK Negeri 1 Rangkasbitung, Banten, 
telepon (0252) 201-895.ARus 


InroLINUX MEI 2004 47 


Warnet dan Wargame Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Warnet dan Wargame Lig 


Banyak komputer di warnet (warung Internet) tidak hanya berfungsi untuk 
mengakses Internet, tapi juga untuk bermain game, sehingga warnet 
biasanya juga menjadi wargame (warung game). Bagaimana manfaat Linux 
untuk warnet dan wargame? Ikuti laporan singkat berikut. ini. 


arnet menggunakan server 

Linux itu sudah biasa. Ini karena 

kemampuan Linux untuk 
internet sharing dan Linux sebagai server 
proxy sudah tidak diragukan lagi. Hampir 
semua distro Linux dapat digunakan 
sebagai internet sharing atau gateway dan 
web proxy. Bahkan dengan Linux yang 
hanya satu disket, Anda sudah bisa 
mengakses ke Internet dan membagi akses 
itu untuk komputer-komputer lain dalam 
jaringan. Demikian pula sebagai server 
game, misalnya untuk Counter Strike, Linux 
sudah sejak lama dapat berfungsi baik, 
bahkan lebih cepat dan stabil daripada 
server Windows dengan spesifikasi 
komputer yang sama. 


Server dan workstation 
Fungsi Linux sebagai server warnet dan 
wargame ini kurang atau tidak dirasakan 
oleh pengguna warnet dan wargame yang 
masih menggunakan workstation Win- 
dows. Demikian pula pengguna Internet 
umumnya, sangat mungkin banyak yang 
tidak mengetahui bahwa server-server 
Internet yang mereka akses, misalnya 
Google.com, sebenarnya menggunakan 
Linux. 


NU ND DB & 


RAK 8 


Bagaimana dengan warnet yang semua 
komputernya, server dan workstation, 
menggunakan Linux? Apakah tidak dijauhi 
pelanggan? Atau sebaliknya, menjadi 
dibanjiri pelanggan karena biayanya murah, 
misalnya? 

Setya Rahardjo, salah seorang pemilik 
warnet dan wargame yang menggunakan 
Linux untuk server dan workstation, 
mengatakan bahwa banyak pelanggannya 
yang masih menanyakan program-program 
Windows saat mereka bekerja di worksta- 
tion Linux. Warnet dan wargame Setya 
yang berada di kawasan perumahan Bumi 
Serpong Damai Jakarta itu terpaksa masih 
menggunakan Windows pada beberapa 
workstation untuk melayani pelanggan 
yang tidak mau menggunakan Linux. 

Menurut Setya, kalau untuk warnet 
sudah tidak banyak masalah memakai 
Linux. “Warnet saya sejak awal 2001 
sudah menggunakan Linux sebagai server. 
Sekitar Oktober 2003, seluruh workstation 
warnet saya ganti menjadi Linux dengan 
sistem diskless dari Knoppix. Sayangnya, 
masih ada pelanggan yang maunya pakai 
Internet Explorer,” ungkap Setya. 

Salah satu sumber /nfoLINUX di sebuah 
warnet lain di Jakarta juga belum merasa 


Lovato: (MO Te7sromondsrTi 


MdiNeter MIKPLI M)Google M)Games Mine JdTransgaming Ad) Yahoo 


ROSe edisi Game 


Internet| Connect| ADSL. 


Instalasi 


backup terlebih dahulu. 


Distro ini merupakan liveCD khusus untuk penggemar game. Atur BIOS agar boot melalui 
CDROM, boot, dan game sudah dapat dijalankan tanpa perlu di-instalasi ke harddisk. 3D 
acceleration dapat dikenali bila VGA card menggunakan chipset nVidia dimana Anda 
dapat memainkan Guake III Arena dengan tampilan yang halus. Untuk memainkan Nexia, 
Anda perlu terkoneksi terlebih dahulu ke Internet, bisa melalui menu K | Internet | Connect | 
KPPP. Bagi yang menggunakan koneksi ADSL, aktifkan modemnya melalui menu K | 


Untuk memasangnya ke harddisk, klik menu K | KNOPPIX | Instalasi ROSe. Instalasi 
berlangsung otomatis, termasuk proses partisi harddisk. Oleh karena itu sebaiknya data di- 


(elus Last Linux Indonesia 


(inan tinecindonesia-Kongeeer 
57 Ine GIMP. 


3 30wU2 : 


aa) 
sinar 


& Distro Linux ROSe untuk game dan Internet. 


48  InroLINUX MEI 2004 


tenang menjalankan bisnis warnet yang 
sepenuhnya Linux, sehingga masih ada 
beberapa komputer menggunakan 
Windows. Salah satu kendala yang 
dihadapi warnet-warnet Linux adalah 
kurangnya tenaga teknis, yaitu operator 
yang menguasai Linux dan administrator 
sistem Linux. Ada seorang operator warnet 
yang hampir semua komputer 
menggunakan Linux, masih kesulitan dalam 
mengakses floppy drive atau disket. 
Padahal warnet tersebut tidak 
menggunakan diskless. Artinya semua 
komputer diinstalasi Linux secara penuh 
dengan harddisk dan floppy drive. 
Menurut Setya, jika pebisnis komputer 
taat hukum, peluang warnet yang 
sepenuhnya Linux sangat besar. Itu 
disebabkan paling tidak oleh tiga alasan. 
Pertama, Linux tidak memerlukan biaya 
lisensi. Kedua, dengan sistem diskless, 
Linux lebih hemat biaya pengadaan 
hardware. Ketiga, Linux lebih mudah 
dirawat, terutama tidak terganggu oleh 
virus-virus Windows. Dengan total biaya 
yang rendah ini, harusnya biaya sewa juga 
lebih rendah dibanding warnet yang 
menggunakan Windows. “Sayangnya,” 
kata Setya, “penghargaan masyarakat kita 


ak Suasana di sebuah warnet dan wargame. 


www.infolinux.web.id 


Rusmanto 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


terhadap HaKI masih lemah, sehingga 
banyak warnet yang menggunakan 
software bajakan. Tentu saja, total biaya 
jadi tidak berbeda jauh dengan Linux." 
Untuk itulah, Setya berkeinginan 
membangun warnet dan game center-nya 
juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan 
perpustakaan Linux, agar masyarakat lebih 
terbiasa dengan Linux dan menghargai hak 
Cipta. 


Game center 

Wargame atau game center biasanya baru 
sebatas menggunakan Linux sebagai 
server. Belum banyak pengelola wargame 
yang memberanikan diri sepenuhnya pakai 
Linux. Setya Rahardjo dengan warnet dan 
game center NETTER-nya bertekad untuk 
membangun wargame yang sepenuhnya 
Linux. Sayangnya, workstation Linux itu 
tetap menjalankan game Windows dengan 
emulator. “Game-game di Linux belum 
sebanyak dan semenarik game-game di 
Windows,” jelas Setya memberikan alasan 
mengapa masih menggunakan Windows 
sebagai workstation game. 

“Saya sudah mencoba game-game di 
Windows seperti Nexia, Ragnarok, dan 
Counter Strike di Linux dengan emulator. 
Saya menggunakan CD ROSe Knoppix 
seperti yang disertakan dalam buku Game 
InfoLINUX. Tapi hanya Nexia yang bagus, 
bahkan lebih bagus daripada dijalankan di 
Windows. Sedangkan Ragnarok dan 
Counter Strike masih belum stabil,” ungkap 
Setya lebih jauh. 


Billing System 
Soal billing system untuk warnet dan 
wargame ini masih sering menjadi bahan 
diskusi di milis-milis. Meskipun telah 
tersedia beberapa free software, seperti di 
www.rab.co.id, banyak pengguna awam 
masih kesulitan mengaplikasikannya. Untuk 
itulah, Setya sebagai pengguna biasa 
bekerja sama dengan developer RAB Linux, 
Owo Sugiana, mengembangkan billing 
system untuk warnet dan game center ini 
dalam satu CD Linux ROSe yang berbasis 
Knoppix. 

Menurut Setya, billing system yang ada 
di ROSe ini sangat cocok untuk warnet dan 
game center yang semua komputernya 
Linux. “Untuk warnet, billing system itu 


berjalan baik di workstation Linux dan 
Windows, tapi masih belum sempurna 
untuk game center dengan workstation 
Windows," ujar Setya. 


Linux router atau gateway 
Istilah router ini dulu lebih sering dikaitkan 
dengan peralatan jaringan yang mahal. Saat 
ini banyak modem kabel dan modem ADSL 
yang telah dilengkapi fasilitas router. 
Umumnya warnet, sebenarnya hanya 
merupakan sebuah jaringan lokal (LAN) 
yang terhubung ke Internet melalui sebuah 
gateway. Gateway ini bisa dikatakan 
sebagai router sederhana. Dengan kata lain, 
router yang ada di modem itu hanya 
difungsikan sebagai gateway. 

Warnet dapat menggunakan router atau 
gateway yang berupa sebuah komputer. Ini 
pasti dibutuhkan bila modem yang ada 
tidak memiliki fungsi sebagai router atau 
gateway. Jika menggunakan sistem operasi 
Linux, router dapat berbentuk salah satu 
dari beberapa pilihan ini: 


1. Komputer dengan disket, tanpa CD dan 
harddisk. 
Router ini dapat dibangun dengan komputer 
kuno, misalnya Pentium | atau bahkan 486, 
sehingga sangat menghemat biaya 
pengadaan hardware. Paket Linux yang 
digunakan bisa berupa disket LRP (Linux 
Router Project), Freesco, dan lain-lain. 
Fungsi utama hanya sebagai Internet 
sharing, misalnya dengan iptables. 
Kekurangan sistem ini, tidak dapat 
berfungsi sebagai web proxy, sehingga 
akses Internet jadi lebih lambat untuk 
mengakses web-web populer. 


2. Komputer dengan CD, tanpa harddisk 
dan disket. 
Jika spesifikasi komputer lebih besar dan 
memiliki drive CD, router, atau gateway 
dapat dibangun dengan Live-CD Linux, 
misalnya Knoppix. Kelebihannya, aplikasi 
yang dapat dijalankan bisa lebih banyak dari 
disket. Kekurangannya mirip dengan yang 
pertama, tidak memiliki harddisk sehingga 
meskipun dapat menjalankan web proxy, 
kemampuannya tidak secepat mengguna- 
kan harddisk. Kecuali jika komputer 
memiliki RAM besar, yang dapat berfungsi 
sebagai ramdisk atau harddisk virtual. 


www.infolinux.web.id 


Warnet dan Wargame Linux 


Rusmanto 


& Setya Rahardjo. 


3. Komputer dengan harddisk, bisa tanpa 

CD dan disket. 

Ini adalah Linux yang sepenuhnya 
diinstalasi ke harddisk, seperti umumnya 
distro Linux. CD hanya diperlukan untuk 
instalasi dan update. Kelebihannya adalah 
dapat berfungsi dengan baik sebagai proxy. 
Bahkan dapat menyediakan server mail dan 
web, di samping sebagai router atau 
gateway. Konfigurasi ini yang paling umum 
digunakan oleh warnet-warnet dan intranet 
atau ekstranet di kantor dan lembaga 
pendidikan. 

Jika spesifikasi komputer sangat baik, 
misalnya sekelas Pentium IV dengan RAM 
minimal 512 MB, akan dapat melayani 
workstation tanpa harddisk (diskless). Dua 
contoh sistem diskless adalah berbasis 
LTSP (Linux Terminal Server Project) dan 
KTS (Knoppix Terminal Server). 

Model jaringan diskless KTS dipilih Setya 
untuk warnet dan game center-nya. 
Beberapa lembaga pendidikan di Jakarta, 
Yogyakarta, Denpasar, dan beberapa kota 
lain, menggunakan sistem diskless dengan 
model LTSP. Alasan mereka memilih sistem 
diskless ini seperti yang diungkap Setya 
antara lain adalah penghematan biaya 
pengadaan hardware, kemudahan 
perawatan, aman terhadap virus Windows, 
dan kemerdekaan karena menggunakan 
free software.d 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2004 49 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bekerja dengan CVS 


Bekerja dengan CVS 


Dalam proyek software skala besar, kerja sama tim yang baik sangatlah 
diperlukan. Untuk membantu mengelola source code yang dikerjakan 
oleh tim, kita dapat menggunakan CVS. 


atu programer tentu saja tidak 

bisa menyelesaikan proyek besar 

sendirian sesuai target waktu, 
sepandai apapun orangnya, karena proyek 
software besar tidak hanya melibatkan 
logika, melainkan juga melibatkan analisis, 
pengujian, pembuatan dokumentasi, dan 
lainnya. Oleh karena itu, sebuah tim yang 
solid harus dibangun. Dalam sebuah tim, 
nantinya delegasi tugas dapat dilakukan 
sesuai kompetensi. 

Apabila terdapat lebih dari satu orang di 
tim yang bekerja dengan source code 
program, maka ada baiknya sebuah sistem 
kontrol dan revisi source code harus 
diterapkan. Penerapan sistem kontrol 
tersebut umumnya dilakukan dengan CVS, 
Concurent Versioning System. 

Dengan menggunakan CVS, tim 
developer dapat mengambil manfaat yang 
besar. Sebagai contoh, tim dapat melacak 
setiap perubahan yang dilakukan. 
Perubahan juga dapat dilakukan oleh setiap 
anggota dan dapat digabungkan dengan 
anggota tim lain. Selain itu, dengan mudah 
branch baru dapat diterapkan. 

Dalam software besar, terkadang kita 
perlu menerapkan sistem rilis stabil dan 


B cervisia 
Elle View Advanced Repository Settings Help 


sistem uji (testing). Ada kalanya, ketika 
suatu software dirilis, tim telah menyiapkan 
versi berikutnya untuk diuji. Agar tidak 
mengganggu source code stabil, branch 
baru dapat dibuat dan dikembangkan. 

CVS sendiri dapat merekam history 
setiap file dan menyimpan perbedaan setiap 
versi. CVS juga menyimpan catatan 
tentang siapa yang melakukan perubahan, 
kapan dan alasan perubahan serta hal-hal 
lainnya. 

Walaupun CVS dibangun di atas RCS, 
CVS memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan RCS. Kelebihan-kelebihan 
tersebut di antaranya adalah CVS termasuk 
sistem desentralisasi sehingga setiap 
anggota tim dapat memeriksa server dan 
mendapatkan versinya masing-masing 
secara lokal. Selain itu, CVS juga 
memungkinkan kita untuk melakukan 
editing file secara concurent. Dan, ketika 
suatu software ingin dirilis, CVS dapat 
menandai satu tree proyek secara 
keseluruhan sebagai software rilis. 

Melihat ke masa lalu, CVS adalah 
sistem yang rumit dan kompleks. Software 
CVS adalah software tingkat tinggi dan 
telah dikembangkan dalam kurun waktu 


-alal B cerisia 


Elle View Advanced Repository Settings Help 


yang sangat lama. Butuh waktu 20 sampai 
30 tahun untuk menentukan algoritma 
terbaik dan diterapkan ke dalam aplikasi. 
Walaupun telah dikembangkan puluhan 
tahun, sampai saat ini CVS masih 
mengalami evolusi. 

Tercatat pada bulan Desember 1986, 
Dick Grune mengimplementasikan 
algoritma CVS ke dalam kumpulan shel/ 
script dan melepaskannya ke newsgroup 
comp.sources.unix. Walaupun sampai saat 
ini shell script tersebut mungkin tidak 
terdapat lagi dalam source code CVS, 
banyak algoritma, khususnya untuk 
resolusi konflik masih berdasarkan 
algoritma yang digunakan waktu itu. Pada 
bulan April 1989, Brian Berliner mela- 
kukan desain ulang dan menerapkannya 
sebagai aplikasi. Komunitas segera 
membantu Brian untuk menerapkan yang 
terbaik. 

Seperti yang dikatakan sebelumnya 
bahwa CVS terus mengalami perkem- 
bangan, tercatat telah dikembangkan 
proyek dengan nama Subversion, yang 
merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari 


—alxl 


TU 


JG 


File Name 


Status 


Revision Tag/Date Timestamp File Name V 


Repository: 


Module: 


Vendor tag: 


Release tag: 


Ignore files: 


Comment: 


BB contigure Access to FEE 2D «| lola 
Fa Repository: 
(mome/nopievsroot TA 
Use remote shell (oniy for :ext: repositories): Tana 
Settings... 
o oreo2io 
Help Cancel OK Cancel 


Working directory: 


O Import as binaries 


Status Revision | Tag/Date | Timestamp 


lmome/nop/cvsroot 


testi 


I/home/nopitemp/myovs/ 


TEST1 DIST 


TEST1 01 0 


Help 


Cancel 


” 


CE EA ek 


Ce KE ee 


& Menambahkan repository. 


50 InroLINUX MEI 2004 


& Menambahkan proyek baru. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


B cerisia 
File View Advanced Repository Settings Help 


ala B cenisia 


Elle View Advanced Repository Settings Help 


Bekerja dengan CVS 


(OOT LI 


mula 


File Name V 


3 CVS Checkout 


Revision | Tag/Date | Timestamp File Name V 


Status Revision | Tag/Date | Timestamp 


Fa ak (ainomeinoptempimycvstest1/ 


(cvs 


Repository: 


Module: 


4 


Branch tag: 


Working directory: |/home/nopitempimycvs/ 


tempimyovs/ Bcs - aan I OK | Cancel 
Nora Gor si aa 
re (Ai Directories xi ( cancei 
— ai an 
03032 Koma Ko Os50027 Komo Ka NE 


& Melakukan CVS checkout. 


CVS. Walau demikian, CVS sendiri masih 
sangat umum dan digunakan secara 
meluas di dunia ini. Dalam bentuk free 
software ataupun proprietary. Pada 
kenyataannya, CVS dapat memenuhi 
kebutuhan software besar saat ini. 

Dalam artikel ini, kita akan membahas 
bagaimana membangun sebuah repository 
lokal, di mana anggota tim dapat 
menyimpan proyek software-nya semudah 
melakukan revisi dan membuat rilis baru. 
Sebisa mungkin, kita akan menghindari 
command line interface. Oleh karena itu, 
untuk front end, kita akan menggunakan 
Cervisia, front end CVS yang sangat layak 
digunakan. 

Sebelum kita memulai, periksalah 
terlebih dahulu sistem Anda. Untuk 
membangun CVS repository, kita 
membutuhkan aplikasi CVS, yang dapat di- 
download di http://www.cvshome.org. 
Namun umumnya, setiap distro telah 
memaketkan CVS dan menginstalnya 
secara otomatis. Kemudian, untuk front 
end CVS, kita akan membutuhkan Cervisia, 
yang dapat di-download di http:// 
cervisia.sf.net. Cervisia juga umumnya 
akan terinstal otomatis ketika Anda 
menginstal paket kdesdk. 


Membangun repository 
lokal 

Untuk membangun repository lokal, siapkan 
sebuah direktori yang dapat diakses baca 
tulis oleh setiap anggota tim Anda. Sebagai 
contoh, penulis akan membuat sebuah 
repository di /home/nop/cvsroot. Sesuaikan 


& Membuka Sandbox baru. 


dengan konfigurasi Anda. Berikan perintah 
berikut ini untuk membangun repository 
tersebut: 

cvs -d /home/nop/cvsroot/ init 


Sesederhana itu, Anda telah 
membangun sebuah repository CVS. 
Selanjutnya, setiap anggota tim Anda dapat 
mengakses repository tersebut. Berbagai 
metode dapat digunakan untuk otentikasi. 
Mulai dari penggunaan password sampai 
penggunaan ssh. 

Gunakan Kongueror, Naulitus, atau file 
manager kesayangan Anda untuk 
melakukan browsing ke cvsroot tersebut. 
Anda akan melihat sebuah direktori dengan 
nama CVSROOT, yang mengandung 
berbagai file. 

Sebagai catatan, terkadang proyek- 
proyek besar juga menerapkan anonymous 
cvs. Dengan demikian, siapa saja dapat 
masuk ke dalam repository dan mengambil 
yang tersedia. 

Untuk bekerja dengan local repository 
tersebut, kita perlu menambahkannya 
terlebih dahulu di Cervisia. Bukalah 
Cervisia, dan akseslah menu Repository | 
Repositories. Sebuah dialog akan 
ditampilkan. Kliklah tombol Add, dan 
sebuah dialog lain akan ditampilkan. 

Isilah field repository dengan alamat 
repository lokal kita, /home/nop/cvsroot. 
Kembali ke dialog sebelumnya, dan Anda 
akan melihat bahwa sebuah repository 
telah terdaftar. Anda bisa menambahkan 
repository lain apabila diinginkan. Setelah 
selesai, tutuplah dialog tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Working directory dan 
proyek sederhana 

Kita mengasumsikan CVS repository kita 
belum terisi proyek apapun. Dalam hal ini, 
kita akan memasukkan satu proyek baru ke 
dalamnya. Sebelum melakukan hal 
tersebut, buatlah terlebih dahulu sebuah 
working directory. Working directory adalah 
istilah di mana Anda akan menyimpan 
setiap local copy untuk proyek yang Anda 
ambil dari CVS repository. Di artikel ini, 
penulis mendefinisikan working directory di 
/home/nop/temp/mycvs. Sesuaikan dengan 
konfigurasi Anda. 

Selanjutnya, bukalah Cervisia, dan kita 
akan mendaftarkan proyek baru kita di CVS 
repository. Untuk menambahkan suatu 
proyek, kita menyebutnya sebagai import. 
Bukalah menu Repository (Import. Sebuah 
dialog akan ditampilkan. 

Pada field repository, pilihlah repository 
lokal kita sebelumnya. Untuk module, isilah 
dengan nama proyek kita, misalnya test1. 
Untuk working directory, masukkan working 
directory kita yang telah dibuat sebelumnya, 
yaitu /home/nop/temp/mycvs. Sekali lagi, 
sesuaikan dengan konfigurasi Anda. 

Pada vendor tag, masukkanlah nilai 
berikut ini: TEST1 DIST. Pada release tag, 
masukkanlah informasi rilis seperti 
TESTI O 1 O. Anda dapat mengisikan 
komentar di field comment. Kliklah tombol 
OK, dan Anda baru saja mendaftarkan 
sebuah proyek dengan nama test1. 

Lihatlah ke bagian bawah window 
Cervisia, dan pastikan tidak ada pesan 
kesalahan yang tertulis di sana. 


InroLINUX MEI 2004 5I 


Bekerja dengan CVS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


'home/nop/temp/mycvsitesti (/home/nop/cvsroot) - Cervisia 
Elle View Advanced Repository Settings Help 


afxl B /home/nop/temp/mycvsitesti (/home/nop/cvsroot) - Cervisia sala 
Elle View Advanced Repository Settings Help 


(oo 


Ivole 


File Name V Status 


File Name V 
(E3/home/nop/temp/myovsitest1 


Revision — Tag/Date Timestamp 


Status Revision —— Tag/Date Timestamp 


CVS Add (ajo) 
Add the following files to the repository: 


P c 


No conflicts created by this Import 

(Finishedj 

cd home/nop/temp/myovs/ && cvs -£ -d /home/nop/cvsroot checkout -P testi 
cus checkout: Updating testt 

(FinishedJ 


cd /homelnop/temp/myovs/ 88 cvs - -d /home/nop/cvsroat import -m " testi TESTI. DIST TESTI 0 1 0 


No conflicts created by this Import 
(Finisheaj 


cvs checkout: Updating testi 
(Finish: 
4 


cvs # update -R -d -P "2281 
cvs update: Updating 
@testi.c 

(Finished) 


Ka 


cd /home/nop/temp/myovs/ && cvs -£ -d /home/nop/cvsroc Cancel 10 


cd /home/nop/temp/myovs/ 8& cvs -£ -d /home/nop/ovsroot checkout -P testi 


ee EA PS ea 


ji 
Re EEA” ee Ei 


4 Daftar file Sandbox. 


Selanjutnya, setelah kita mendaftar 
proyek baru di repository lokal kita 
sebelumnya, kita mungkin ingin 
mendapatkan perubahan terbarunya. 
Memeriksa CVS disebut juga dengan 
istilah checkout. Untuk melakukan 
checkout, pilihlah menu Repository | 
checkout. Sebuah dialog akan ditampilkan, 
masukkan nama module yang ingin 
diperiksa, yaitu test1. Pastikan working 
directory Anda diisi dengan benar. Kliklah 
tombol OK, dan lihatlah log di bagian 
bawah Cervisia. Pastikan tidak terjadi 
kesalahan. Apabila sukses, maka kita telah 
mendapatkan satu copy lokal dari modul 
test1 tersebut. Periksalah working 
directory Anda, dan Anda akan mene- 
mukan sebuah direktori dengan nama 
test1, yang mengandung direktori CVS di 
dalamnya. 

Untuk bekerja dengan file-file kita, kita 
perlu membuka sebuah sandbox terlebih 
dahulu dengan mengakses menu file | 
Open Sanadbox. Pilihlah direktori test1 yang 
terletak di dalam working directory. Apabila 
sukses, maka Anda akan melihat direktori 
Anda di area kerja utama Cervisia. 

Saat ini, proyek kita belum memiliki satu 
source code pun. Kita akan membuatnya 
terlebih dahulu agar bisa bekerja dengan 
CVS nantinya. Buatlah test1/test1.c di 
working directory kita, dan isilah dengan 
source code berikut: 

#include «stdio.h» 


int main/) 


( 


52 InroLINUX MEI 2004 


& Menambahkan file ke repository. 


return 0: 


) 


Menambahkan dan 
menghapus file 

Kita telah membuka sebuah sandbox, dan 
kita telah memiliki sebuah source code 
dengan nama file test1.c. Kita akan meng- 
upload file tersebut ke repository lokal kita. 
Namun, sebelum itu, karena kita baru saja 
mengubah direktori test1 kita, perbarui 
dahulu sandbox kita dengan memilih File | 
Update. Perhatikan perubahan di area kerja 
kita. Kini, kita telah memiliki test1.c. 
Perhatikan status dari file tersebut, yaitu 
Not in CVS. Hal ini wajar karena file 
tersebut masih kita miliki secara lokal, dan 
belum disimpan ke repository. 

Pilihlah test1.c tersebut dan akseslah 
menu File Add to Repository. Sebuah 
dialog akan tampil, dan pastikan Anda telah 
memilih test1.c. Kembalilah perhatikan 
status dari file test1.c tersebut, yaitu 
Locally Added. Perhatikan juga Revision- 
nya, yaitu O. 

Sampai di sini, kita masih belum benar- 
benar menyimpan dan mendaftarkan file 
kita di CVS. Untuk benar-benar 
melakukannya, kita akan melakukan CVS 
commit. Pilihlah File | Commit. Sebuah 
dialog akan tampil. Isilah Log message 
sesuai keinginan. Dan kliklah tombol OK. 

Perhatikan status file test1.c tersebut. 
Kini statusnya telah berubah menjadi Up to 
Date. Perhatikan juga revision-nya, yang kini 
berubah menjadi 1.1. Kita telah menambah- 
kan file ke dalam repository CVS kita. 


www.infolinux.web.id 


Untuk menghapus file, pilihlah File | 
Remove from Repository. Sebuah dialog 
akan tampil untuk konfirmasi. Harap 
diperhatikan, apabila Anda menghapus file, 
maka file lokal Anda juga akan dihapus. 

Bagaimana? Sampai di sini, kita telah 
mempelajari bagaimana menambahkan dan 
menghapus file. Berikut kita akan melihat 
bagaimana untuk mengirimkan file test1.c 
yang kita modifikasi ke repository. 


Melakukan perubahan 
Modifikasilah file test1.c. Kini, file test1.c 
berikan source code berikut: 

#include «stdio.h5 


int main() 

( 
printf( “hello world!!!”): 
return 0: 


Karena kita telah mengubah file test1.c, 
maka kita perlu meng-update sandbox kita. 
Sekali lagi, akseslah perintah File | Update. 
Perhatikan kembali status file test1.c, yang 
berubah menjadi Locally Modified. 

Selanjutnya, perubahan tersebut akan 
kita kirimkan ke repository. Cukup lakukan 
saja cvs commit dengan mengakses file | 
Commit. Isikan komentar Anda, dan 
perhatikan kembali status file test1.c, yang 
kini berubah menjadi Up to Date. 
Perhatikan juga revision-nya yang berubah 
menjadi 1.2. Semua hal tersebut 
menunjukkan Anda telah melakukan 
perubahan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bekerja dengan CVS 


| nop@nop:...e/temp/mycvs/test1 - Shell - Konsole Pa Im! 2 al xl BB /home/nop/temp/mycvsitesti (/home/nop/cvsroot) - Cervisia METE 
Session Edit View Bookmarks Settings Help | & File View Advanced Repository Seitings Help 
hopenop:/hone/DATA/NOP/hone/tenpnycus/testlD rm testi —bla Ika 21 
Inopenop:/hone/DATA/NOP/hone/temp/nycus/testi» Is —a GS 
Inop@nop :/home/DATA/N : 
hasi 7 (3/ Revision 1.1 Revision 1.2 
rusa 3 nop | sol 
ararraek 3 non £ ees) iki 
Pa n include estdio.h» #include cstdio.h» 
ruxr-xr-x 2 map 
l-pu-p—r— 1 no nop 
Inopenop :hone,DATA/N 12 Int main() int main() 
Inopenop :hone,DatasN | ——7 1 
Inopenop :hone-DATA/N Te Insert printi(rhello world!!!) 
Men tenan nO ena return O: return Oj 
Inopenop:/hone/DATA/N 14 
Ihopenop :shone/DATA/N / 
lcus testt.c 
Inopenop :hone,DATA/N 
Itotal 16 
laruxr-xr-x 3 nop 
laruxr-xr-x 3 nop 3 1 Ti 
Areraara 2 non  BevisionA: Select by tag: 
1 nop Author: Date: 
Inopenop :hone,DATA/N - ki 
nopenop:hone/DATAAN  Gommani/Tags: Gol P 
(Low (fa shon (Eu 
1 cv 
Revision B: Select by tag: - 
Author: Dato: Ta 
Comment/Tags: at 
Aa naa 
talSynchronize seroll bars) : 
ne MEN E 1 differences (mi » 
Help Dit Annotate || Close Es 
(Fi | Help Close 
£ z 
g (Finishedj E 
Page575 bersute (oos fiusar (ato Ine 
@ gai 2GK SE IN Os 9 IDLK Si“ EA IN 
e & 1G ag & 2 3 UN Ea “Anop@nop | Bi Cervisia RI WAlO Fs IE | - 2 2 ISI: Mnop@nop HE Cervisiai pasaio 4 | ta " 


& Dialog Browse Log. 


untuk melihat perubahan-perubahan yang 
ada. 

Pada dialog Browse Log sebelumnya, 
apabila Anda hanya ingin melihat isi dari 
suatu revisi, Anda dapat menekan tombol 
Annotate. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
CVS. Tentu saja, perkenalan ini tidak 
mampu mencakup setiap aspek dari CVS 


Berikutnya, kita akan melihat bagaimana 
Cervisia dapat menampilkan perubahan 
yang terjadi diantara dua revisi dengan 
tampilan yang memukau. 


Mengamati perubahan 
Untuk mengamati perubahan antara revisi, 
akseslah menu View (Browse Log. Sebuah 
dialog akan tampil. Di dialog ini, Cervisia 
menyajikan dua modus untuk mengamati 
revisi-revisi yang ada. 

Pertama adalah modus Tree. Pada 
modus tree ini, setiap perubahan akan 
berusaha ditampilkan dalam hirarki pohon 
secara mendetail. Sementara, pada modus 
list, setiap revisi akan ditampilkan secara 
mendetail. 

Masuk ke hal yang paling menyenang- 
kan. Semisal, kita akan melihat apa saja 
yang berubah dari revisi 1.1 dan 1.2. 
Pilihlah 1.1 untuk Revision A dan 1.2 untuk 
Revision B. Untuk memilih revision A, 
gunakan tombol kiri mouse. Sementara, 
untuk memilih revision B, gunakan tombol 
tengah mouse Anda. Kemudian, kliklah 
tombol Diff. 

Sebuah dialog akan ditampilkan untuk 
kita. Di dialog ini, Anda dapat melihat 
perubahan di antara dua revisi. Perubahan 
disajikan dengan sangat mendetail. 
Penggunaan warna-warni indah dan atribut 
teks lainnya benar-benar luar biasa. Di 
dialog ini, kita juga akan melihat informasi 
berapa saja perbedaan yang ada. 

Aktifkan Synchronize scroll bars untuk 
mengunci scroll bar. Anda dapat mela- 
kukan navigasi dengan mudah dan cepat 


www.infolinux.web.id 


& Mengamati perubahan yang terjadi. 


yang sangat kompleks tersebut. Namun, 
paling tidak, Anda bisa segera memulai 
proyek yang lebih besar, yang melibatkan 
berbagai pihak, untuk hasil yang lebih baik. 
Segeralah buat repository baru, dan 
marilah sama-sama mengembangkan 
sesuatu yang besar dan berguna bagi 
semua pihak. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


KLAN 


InroLINUX MEI 2004 53 


StarOffice BASIC 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membangun Aplikasi dengan 
StarOffice BASIC 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


StarOffice adalah paket Office yang luar biasa. Selain dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan Office sehari-hari, kita juga bisa 


mengembangkan aplikasi di atasnya. 


aat ini, terdapat banyak aplikasi 

office yang siap digunakan di 

pasar. Microsoft Office masih 
menjadi office nomor satu di dunia ini. 
Sayangnya, aplikasi ini terlalu mahal dan 
tidak dapat dijalankan di Linux. Contoh 
aplikasi office yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan Microsoft Office, 
berjalan di berbagai platform dan dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah StarOffice. Aplikasi yang 
dibangun oleh Sun Microsystems dan 
berbasiskan OpenOffice.org ini sangat layak 
digunakan. 

Sama seperti Microsoft Office, aplikasi ini 
juga datang dengan berbagai komponen 
seperti pengolah kata, spreadsheet, aplikasi 
presentasi, pembuat halaman web, duku- 
ngan database, dan lain sebagainya. Bahkan, 
sama seperti Microsoft Office, StarOffice 
juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
memenuhi kebutuhan personal kita. Duku- 
ngan bahasa pemrograman yang dapat 
digunakan untuk memperluas fungsi Star- 
Office juga lebih banyak, yaitu mencakup 
C- 4, Java dan StarOffice BASIC. 

Di artikel ini, kita akan membahas dasar- 
dasar StarOffice BASIC, kompatibilitas 
dengan VBA, berbagai runtime BASIC yang 
menarik untuk digunakan dan berbagai 
contoh. Di edisi depan, kita akan membahas 
tentang StarOffice API, mengakses 
dokumen serta pembuatan Form dan dialog. 


Pengenalan StarOffice 
BASIC 

StarOffice BASIC adalah bahasa BASIC 
yang terintegrasi dengan paket StarOffice 
dan dapat digunakan untuk memperluas 
StarOffice itu sendiri. StarOffice dapat 
mengakses StarOffice API dan dengan 


54  InroLINUX MEI 2004 


demikian, secara teori kita dapat melakukan 

apa saja dengan StarOffice dan dokumen 

StarOffice itu sendiri. 

StarOffice BASIC dapat dibagi lagi 
menjadi empat komponen besar: 

@ Yang pertama adalah bahasa BASIC itu 
sendiri. Sebagai contoh dari bagian ini 
adalah deklarasi variabel, perulangan, 
fungsi, dan lain sebagainya. Bagi Anda 
yang pernah menggunakan bahasa 
BASIC sebelumnya, bagian ini tentunya 
dapat Anda lewati dengan mudah. 

@ Selanjutnya, kita mengenal BASIC 
runtime. BASIC runtime adalah fungsi- 
fungsi yang siap digunakan, namun 
tidak memiliki hubungan langsung 
dengan StarOffice itu sendiri. Sebagai 
contoh adalah fungsi-fungsi untuk 
menangani bilangan dan string, fungsi- 
fungsi tanggal dan waktu, dan fungsi- 
fungsi file sistem. 

@ Berikutnya adalah StarOffice API. 
StarOffice API mengijinkan kita untuk 
mengakses internal StarOffice dan 
dokumennya. Dengan menguasai bagian 
yang satu ini, kita benar-benar dapat 
membangun berbagai aplikasi atau 
fungsi di atas StarOffice itu sendiri. 
Dokumentasinya sendiri cukup lengkap. 

@ Yang terakhir, kita mengenal Dialog 
Editor. Dengan menggunakan Dialog 
Editor, kita dapat membangun dialog- 
dialog (form) yang kita inginkan, lengkap 
dengan berbagai kontrol dan event yang 
menyertainya. Kombinasi antara 
penggunaan StarOffice API dan 
pembangunan user interface dengan 
Dialog Editor dapat menghasilkan 
aplikasi yang luar biasa. Mudah, cepat, 
terintegrasi dengan StarOffice, dan 
berbagai keunggulan lainnya. 


www.infolinux.web.id 


StarOffice / 


2 


Untuk menggunakan StarOffice BASIC, 
Anda tidak perlu melakukan instalasi 
komponen tambahan. Bahkan di dalam 
instalasi standarnya saja, Anda telah 
mendapatkan berbagai hal yang siap 
digunakan untuk membantu Anda bekerja 
dengan StarOffice BASIC itu sendiri. Dalam 
instalasi standar, Anda akan mendapatkan 
IDE yang menyediakan editor untuk 
membuat dan menguji macro. Kemudian, 
Anda juga akan mendapatkan interpreter 
untuk menjalankan macro-macro yang 
Anda bangun. Dan yang terakhir, instalasi 
standar telah datang bersama berbagai API 
yang siap digunakan. 

Kompatibilitas antara Macro StarOffice 
dan Microsoft Office hanya berada pada 
level bahasa BASIC dan Runtime bahasa itu 
sendiri. Selanjutnya macro hanya dapat 
dibaca, namun tidak dapat dikonversi. 

Artinya, apabila Anda memiliki macro 
dokumen Word yang hanya berisikan 
perulangan dan kondisi, maka macro 
dokumen tersebut kompatibel dengan 
StarOffice. Atau, jika dokumen Word Anda 
dilengkapi dengan macro game sederhana 
yang tidak berhubungan dengan dokumen 
Microsoft Office, maka macro tersebut juga 
kompatibel. 

Sayangnya, apabila dokumen Word 
Anda mengandung macro yang mengakses 
dokumen Microsoft Office seperti mengam- 
bil area yang terpilih, menghitung jumlah 
tabel dan lain sebagainya, maka macro 
tersebut tidak kompatibel dengan 
StarOffice. 

Sama halnya apabila Anda membuat 
form sendiri di dalam dokumen Microsoft 
Office. Semua macro tersebut tidak akan 
kompatibel dengan StarOffice. StarOffice 
API dan Dialog Editor tidaklah kompatibel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"5 Untitledi - StarOtfice 7 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


"5 Untitledi - StarOtfice 7 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


StarOffice BASIC 


Po Ao FREE Feb 


Po Ate Raket Fajobsa 


autt Alm em reli Br Uje ee eaca 
Et, 3 1 3 2 2 Me ea 


ay 


3 


apa jas (se |-ajosem | 


le 
Lg Untueat 


Bi sandra 
S5 Kan 


2 


guratioi 


su Anus emo elf al BT UP) 
Ae lg 


Menu | keyboara Status par| Tootars | Even: | 


jesseasa 
PeRRr ea 


@oagr (se -AOScn|u 


Men 
New 
IClose Windowl 2 
New Menu 
(Help Menul Ta 
modi 
telp Inder 
lai 1 Delete 
Ietp Aoent) 
Wipsl 3 t 
Testended Tips) Si 
KN) J ja t 
Functions 
Category Eunctioi 
Frame 3 
Numbering In 
Modity 
B3 -StarOffice BASIC Macros TE 
E- Untittedi BASIC Macros 
E-Standara J Tr 
Reset 
Cancet Help Reset 


Kaset Beraut Too Imas Taro jane FI 


« 
Faset7n Berau 


(io Fisser (s1o' fire FP 


OI 10 0AY KOMUAN Tn 


“Dasa RI, 


OS 10027 KOMEN 7 


“Hasoa 


& Pengaturan macro. 


dengan VBA. Usaha untuk membuat 
keduanya kompatibel dengan VBA hanya 
akan membuat banyak konsep di dalam 
StarOffice menjadi tidak mungkin. Sebagai 
contoh, StarOffice memiliki konsep di mana 
semua aplikasi memiliki satu orang tua, 
sehingga memungkinkan kita untuk 
membuka spreadsheet ketika kita sedang 
aktif di Writer. 

Konsep tersebut tidak dimiliki oleh 
Microsoft Office. Contoh lainnya adalah 
unifikasi cara StarOffice dalam mengenali 
dokumen yang sedang aktif. Di dalam 
Microsoft Office, cara untuk mendapatkan 
dokumen aktif Word dan Excel sangatlah 
berbeda. Sementara, di StarOffice, karena 
memiliki konsep satu orang tua, maka cara 
untuk mengenali dokumen aktif di setiap 
komponennya adalah sama. Berbagai 
konsep StarOffice membuat programer 
menjadi lebih mudah bekerja. 


Dasar-dasar BASIC 

Berikut ini, kita akan membahas aturan- 
aturan dasar StarOffice BASIC. Sebagian 
besar dari bahasa ini sangatlah kompatibel 
dengan Microsoft VBA ataupun Visual 
Basic. Bagi Anda yang pernah mempelajari 
bahasa tersebut, berpindah ke StarOffice 
BASIC tentunya dapat dengan mudah 
dilakukan. 

Namun, bagi yang terbiasa dengan 
kontrol seperti GoTo dan GoSub, kedua 
kontrol tersebut sudah tidak digunakan lagi 
oleh StarOffice BASIC. Penerapan kedua 
kontrol tersebut sudah tidak relevan di 
dalam konsep StarOffice BASIC. StarOffice 


& Pembuatan menu item untuk menjalankan macro. 


BASIC adalah bahasa prosedural, namun, 
Anda dapat menggunakan konsep pemrog- 
raman berbasis objek, berdasarkan API 
StarOffice. 

Sama seperti VBA, StarOffice BASIC 
adalah interpreter. Dengan demikian, tidak 
ada executable yang akan dihasilkan. Kode- 
kode kali pertama akan diperiksa untuk 
berbagai kesalahan, dan selanjutnya, kode- 
kode tersebut akan dijalankan baris demi 
baris. 

Kita akan membahas beberapa aturan 
dasar, mulai dari cara penulisan source 
code, berbagai tipe data, berbagai operator, 
perulangan dan kondisi, serta fungsi dan 
prosedur. 


Penulisan baris source code 
Apabila satu baris kode terlalu panjang, 
maka baris kode tersebut dipisahkan menjadi 
beberapa baris, dengan pemisah berupa 
karakter underscore (). Sebagai contoh: 
LongExpression — (Expression1 “ 
Expression2) t 

(Expression3 “ Expression4) t 
(Expression5 “ Expression6) t 
(Expression7 “ Expression8) 


Sebaliknya, apabila beberapa baris ingin 
digabungkan, karakter titik dua (:) 
digunakan. Sebagai contoh: 


a-1 
a-at#1 
a-at1 


Dapat dituliskan menjadi: 


ar IN nara SIN ana 


www.infolinux.web.id 


Berbeda dengan Java ataupun C- -#, 
baris kode tidak perlu diakhiri dengan 
karakter titik koma (:). 


Komentar 

Komentar dapat dituliskan dalam dua cara. 
Yang pertama, adalah diawali dengan 
sebuah kutip satu. Semua karakter setelah 
tanda kutip satu dianggap sebagai 
komentar. Sebagai contoh: 

Dim A ' This is a comment for variable A 


Cara kedua adalah dengan menggunakan 
kata kunci rem. Semua karakter setelah kata 
kunci ini dianggap sebagai komentar. 
Sebagai contoh: 

Rem This comment is introduced by the 
keyword Rem. 


Tipe data 

StarOffice BASIC mengenal berbagai tipe 

data. Berikut ini adalah beberapa contoh 

tipe data beserta cara deklarasinya: 

@ variant. Tipe ini dapat digunakan untuk 
menampung berbagai nilai. Contoh 
deklarasi: 

Dim A 


@ integer dan keluarganya. Tipe ini diguna- 
kan untuk menampung bilangan bulat. 
Contoh deklarasi: 

Dim I as Integer 
Dim L as Long 


@ Floating point dan keluarganya. Tipe ini 


digunakan untuk menampung floating 
point. Contoh deklarasi: 


InroLINUX MEI 2004 55 


StarOffice BASIC 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dim F as Float 
Dim F2 as Single 
Dim F3 as Double 


@ string. Tipe ini digunakan untuk 
menampung rangkaian karakter. Contoh 
deklarasi: 

Dim S as String 


@ Currency. Tipe ini digunakan untuk 
menampung mata uang. Contoh 
deklarasi: 

Dim C as Currency 


@ Boolean. Tipe digunakan untuk 
menampung nilai benar atau salah. 
Contoh deklarasi: 

Dim B as Boolean 


@ Date. Tipe ini digunakan untuk 
menampung nilai tanggal dan waktu. 
Contoh deklarasi: 

Dim D as Date 


Array 
StarOffice BASIC mendukung array satu 
dan multi dimensi. Berikut ini adalah contoh 
deklarasi array satu dimensi: 
@ Dim X(3) as Integer 
Perintah tersebut akan meminta alokasi 
array integer X sebanyak 4 elemen, 
mulai dari X(0) sampai X(3). 


@ Dim Y(5 to 10) as Integer 
Perintah tersebut akan meminta alokasi 
array integer Y sebanyak 6 elemen, 
mulai dari Y(5) sampai Y(10). 


@ Dim Zl-10 to -5) as Integer 
Perintah tersebut akan meminta alokasi 
array integer Z sebanyak 6 elemen, 
mulai dari Z(-10) sampai Z (-5). 
StarOffice BASIC mendukung array 
dengan indeks negatif. 


Konstanta 

Konstanta dapat dituliskan seperti contoh 
berikut ini: 

Const A - 10 

atau 

Const D as Double - 10 


Operator 
StarOffice mengenal operator matematik, 


56  InroLINUX MEI 2004 


logikal dan perbandingan. Berikut ini adalah 
table masing-masing oprator. 


Operator Deskripsi 
Matematik 

4 Penjumlahan 

- Pengurangan 

/ Pembagian 

N Pembagian (pembulatan) 
£ Perkalian 

A Pemangkatan 

MOD Modulus 

Operator Deskripsi 

Logikal 

AND AND 

OR OR 

XOR Exclusive OR 

NOT Negasi 

EOV Ekivalensi 

IMP Implikasi (jika ekspresi 


pertama benar, maka 
ekspresi kedua juga 
harus benar). 


Operator Deskripsi 


Perbandingan 
(berlaku untuk tanggal, bilangan, dan string) 
z Sama dengan 


&» Tidak sama dengan 
» Lebih besar 
Lebih kecil 
»- Lebih besar sama dengan 
«- Lebih kecil sama dengan 


Sebagai catatan, StarOffice BASIC tidak 
mendukung operator Like seperti halnya 
VBA. 


Perulangan 
Perulangan dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu For/Next dan Do/Loop. For 
Each/Next seperti yang ditemukan di VBA 
tidak didukung di StarOffice BASIC. Berikut 
ini adalah contoh pengunaan masing- 
masing cara perulangan: 
@ For/next 

Dim I 

Forl - 1 To 10 

| Inner part of loop 

Next I 


Dim I 
Forl - 10 To 1 Step -1 


www.infolinux.web.id 


#.. Inner part of loop 
Next I 


@ Do/Loop 
Do While A » 10 
'. loop body 
Loop 


Do Until A » 10 
'. loop body 
Loop 


Do 
'. loop body 
Loop While A 5» 10 


Do 
'. loop body 
Loop Until A » 10 


Seleksi 
Terdapat dua cara untuk melakukan seleksi, 
yaitu IF dan SELECT/CASE. Berikut ini 
adalah contoh-contohnya: 
e@ IF 

FA » 3 Then 

B2 

End If 


FA 5 3 Then 
322 

Else 

B-0 

End If 


FA - 0 Then 
B-0 
Elself A « 3 Then 


@ SELECT/CASE 
Select Case DayOfWeek 


Case 1: 
NameOfWeekday - “Sunday” 
Case 2: 
NameOfWeekday - “Monday” 
Case 3: 


7 


NameOfWeekday - “Tuesday” 
Case 4: 

NameOfWeekday - “Wednesday” 
Case 5: 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


NameOfWeekday - “Thursday” 
Case 6: 

NameOfWeekday - “Friday” 
Case 7: 


NameOfWeekday - “Saturday” 
End Select 


Select Case Var 

Case 1 To 5 

'. Var is between the numbers 1 and 5 
Case 6, 7, 8 

#.. Var is 6, 7 or 8 

Case Var » 8 And Var « 11 
“Var is greater than 8 and less 
than 11 

Case Else 

'..all other instances 

End Select 


Prosedur 

Untuk mendefinisikan sebuah prosedur, 
kata kunci sub digunakan untuk 
membuka, dan kata kunci end sub 
digunakan utnuk menutup. Prosedur di 
StarOffice BASIC, sama seperti pada 
bahasa-bahasa lain, mengizinkan 
pengunaan parameter. 

Pemanggilan prosedur tanpa parameter 
dilakukan dengan langsung memanggil 
nama prosedurnya, sementara pemanggilan 
prosedur dengan parameter dilakukan 
dengan memanggil nama prosedurnya 
diikuti dengan parameter di dalam kurung. 

Berikut ini adalah beberapa contoh 
definisi prosedur: 
Sub Test 
#. here is the actual code of the procedure 
End Sub 


Sub ChangeValue(TheValue As Integer) 
TheValue - 20 
End Sub 


Sebagai catatan, parameter secara 
default akan dilewatkan secara reference. 
Untuk melewatkan parameter secara value, 
gunakan kata kunci ByVal. Kata kunci 
ByRef yang ditemukan di VBA tidak 
didukung oleh StarOffice BASIC karena 
parameter—secara default —telah 
dilewatkan secara ByRef. 


Fungsi 
Untuk mendefinisikan sebuah fungsi, kata 


Tabel 1. Daftar fungsi StarOffice BASIC. 


StarOffice BASIC 


Fungsi konversi Deskripsi 


Cstr(val) 
Cint(val) 
Cing(val) 
Csnglval) 
Cdbi(val) 
Cbool(val) 
Cdatel(val) 


Mengubah ke tipe data string 
Mengubah ke tipe data integer 
Mengubah ke tipe data Long Integer 
Mengubah ke tipe data Single 
Mengubah ke tipe data Double 
Mengubah ke tipe data Boolean 
Mengubah ke tipe data Date 


Fungsi pemeriksaan isi variable Deskripsi 


IsNumeric(val) 


IsDate(val) 
IsArray(val) 


Fungsi penanganan string 
ASClval) 

CHRI(val) 

Left(MyString, Length) 


Right(MyString, Length) 


Mid(MyString, Start, Length) 


Len(MyString) 


Memeriksa apakah val merupakan 
bilangan 

Memeriksa apakah val merupakan tanggal 
Memeriksa apakah val merupakan array 


Deskripsi 

Mendapatkan nilai ASCII dari val 
Mendapatkan karakter ASCII dari val 
Mengembalikan karakter-karakter paling 
kiri dari sebuah string sebanyak Length 
Mengembalikan karakter-karakter paling 
kanan dari sebuah string sebanyak Length 
Mengembalikan karakter-karakter dari 
MyString dimulai dari Start sebanyak 
Length. 

Mengembalikan panjang MyString 


Fungsi penanganan tanggal danwaktu Deskripsi 


DateSerial() 
TimeSerial() 
Day(MyDate) 
Month(MyDate) 
Year(MyDate) 
Weekday(MyDate) 
Hour(MyTime) 
Minute(MyTime) 
Second(MyTime) 
Date 

Time 

Now 


Penanganan file dan directory 
Dir(dir) 


MkoDir(dir) 

RmDir(dir) 

FileCopy (source, destination) 
Name oldname as newname 
Kill(file) 

FileExists(file) 
FileDateTimelfile) 
FileLen(file) 


www.infolinux.web.id 


Membuat Date Serial 

Membuat Time Serial 

Mengembalikan tanggal dari MyDate 
Mengembalikan bulan dari MyDate 
Mengembalikan tahun dari MyDate 
Mengembalikan weekday dari MyDate 
Mengembalikan jam dari MyTime 
Mengembalikan menit dari MyTime 
Mengembalikan detik dari MyTime 
Mengembalikan tanggal saat ini 
Mengembalikan waktu saat ini 
Mengembalikan kombinasi tanggal dan 
waktu saat ini 


Deskripsi 

Mengembalikan file-file dalam suatu 
direktori 

Membuat direktori 

Menghapus direktori 

Meng-copy file 

Mengubah nama file 

Menghapus file 

Memeriksa keberadaan suatu file 
Mengembalikan tanggal dan waktu file 
Mengembalikan ukuran suatu file 


InroLINUX MEI 2004 57 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


StarOffice BASIC 


kunci Function digunakan untuk mem- 
buka, dan kata kunci end function 
digunakan untuk menutup. Untuk 
mengembalikan nilai, lakukan assignment 
sebuah nilai untuk variabel sesuai nama 
fungsi. Untuk mendeklarasikan tipe 
sebuah fungsi, cara serupa deklarasi 
variabel dapat digunakan. Fungsi, seperti 
halnya prosedur, juga mendukung 
pemberian parameter. Berikut ini adalah 
beberapa contoh definisi fungsi: 

Function Test 

#.. here is the actual code of the function 
Test — 123 

End Function 


Function Test As Integer 

#.. here is the actual code of the function 
Test — 123 

End Function 


Berbagai runtime 
StarOffice BASIC 

StarOffice BASIC datang dengan berbagai 
fungsi yang siap digunakan. Daftar fungsi 
StarOffice BASIC dapat dilihat pada tabel 
1. Berikut ini beberapa runtime lain: 


Message box 

Message box dapat digunakan untuk 
menampilkan informasi, memberikan pesan 
kesalahan ataupun informasi, serta 
meminta konfirmasi. StarOffice BASIC 
menyediakan message box yang komplit, 
yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. 
Untuk menampilkan message box, kita 
menggunakan fungsi msgboxl). 

Tampilan message box dapat diubah 
dengan memberikan parameter yang 
bersesuaian. Perubahan tampilan yang 
pertama adalah jenis button yang akan 
ditampilkan. StarOffice BASIC 
menyediakan beberapa konstanta yang 
dapat digunakan untuk menampilkan 
kombinasi tombol yang diinginkan. Berikut 
ini adalah daftar konstantanya: 


Konstanta button Deskripsi 


OK 

OK dan Cancel 
Cancel dan Retry 
Yes, No, dan Cancel 
Yes dan No 

Retry dan Cancel 


UT »WN—.oO 


58 InroLINUX MEI 2004 


Berikut ini adalah beberapa contoh 
penggunaan msgbox|): 
@ msgbox “halo apa kabar" 
Perintah ini akan menampilkan sebuah 
message box bertuliskan halo apa kabar 
dan sebuah button dengan caption OK. 
Secara default message box diberi judul 
soffice. 


@ msgbox “Mau melanjutkan?”, 4, 
“Pertanyaan” 
Perintah ini akan menampilkan sebuah 
message box bertuliskan Mau melan- 
jutkan? Dan dua buah button masing- 
masing Yes dan No. Judul message box 
juga telah berubah menjadi Pertanyaan. 


Berikut ini, kita akan melihat bagaimana 
menentukan button default dari suatu 
message box. Button default adalah button 
yang otomatis akan ditekan apabila kita 
menekan tombol Enter ataupun spasi. 
Berikut ini adalah konstanta yang bisa Anda 
gunakan untuk membuat button tertentu 
menjadi default: 


Konstanta Deskripsi 

button default 

0 Tombol pertama adalah 
tombol default 

256 Tombol kedua adalah 
tombol default 

512 Tombol ketiga adalah 


tombol default 


Berikut ini adalah contoh pengunaannya. 
Kita akan menggunakan message box 
sebelumnya, namun bedanya, tombol No 
akan menjadi tombol default: 

@ msgbox “Mau melanjutkan?”, 260, 

“Pertanyaan” 

Perintah tersebut akan menampilkan 

sebuah message box berjudul Pertanyaan 

yang bertuliskan pesan Mau melanjut- 
kan? Message box tersebut menampilkan 

2 button Yes dan No, dengan tombol No 

adalah tombol default. Angka 260 

didapat dari 4 ditambah 256. Angka 4 

untuk tombol Yes dan No, sementara 

angka 256 untuk menandakan tombol 
kedua adalah tombol default. 


Sampai di sini, kita telah mampu untuk 
menentukan button apa saja dan button 


www.infolinux.web.id 


mana saja yang menjadi default di message 
box kita. Sebenarnya, masih ada satu lagi 
yang sangat penting. Umumnya, di suatu 
message box, ada lambang-lambang 
tertentu yang menunjukkan maksud dari 
message box. Bisa informasi, peringatan 
ataupun pertanyaan. Berikut ini, kita akan 
melihat konstanta-konstanta yang bisa 
digunakan untuk memberikan lambang- 
lambang tersebut: 


Konstanta jenis Deskripsi 

message box 

16 Tanda Stop 

32 Tanda tanya 
48 Tanda seru 

64 Tip 


Berikut ini, kita akan melengkapi 
message box sebelumnya dengan sebuah 
tanda tanya, untuk mengukuhkan maksud 
dari message box tersebut: 

@ msgbox “Mau melanjutkan?”, 292, 

“Pertanyaan” 

Angka 292 didapat dari 4 ditambah 256 

ditambah 32. 


Masih ada yang kurang? Masih. Sampai 
saat ini, kita tidak bisa mengetahui tombol 
apa saja yang telah ditekan oleh user. 
Berikut ini, terdapat beberapa konstanta 
yang dapat digunakan untuk mengetahui 
tombol apa saja yang ditekan oleh user. 
Lazimnya, kita menggunakannya bersama 
dengan IF. 


Konstanta 
tombol ditekan 


Deskripsi 


OK 
Cancel 
Retry 
Ignore 
Yes 
No 


TO Uu 2N— 


Berikut ini adalah contoh pengunaannya. 
Kita akan menggunakan message box 
terakhir. Apabila user menekan tombol Yes, 
maka kita akan menampilkan message box 
bertuliskan Selamat melanjutkan. Apabila 
user menekan tombol No, maka kita akan 
menampilkan message box bertuliskan 
Selamat tinggal. 
if msgbox (“Mau melanjutkan?”, 292, 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


“Pertanyaan”) — 6 then 
Msgbox “Selamat melanjutkan” 
else 

Msgbox “Selamat tinggal" 

end if 

Input box 


Input box berguna untuk meminta input 
dari user. Bagi Anda yang pernah 
menggunakan Delphi, inputbox di 
StarOffice BASIC memiliki fungsi serupa. 
Berikut ini adalah contoh penggunaan input 
box: 

nama - InputBox(“Masukkan nama 
Anda”,"Meminta Informasi",”infolinux”) 
if len(triminama)) » 0 then 

msgbox “Halo apa kabar, “ t nama 
end if 


Parameter pertama inputbox adalah isi 
dari input box. Parameter kedua adalah 
judul input box. Dan parameter ketiga 
adalah nilai default. 

Masih banyak fungsi siap pakai yang 
ditawarkan oleh StarOffice BASIC. 
Dokumentasi resmi StarOffice menjelaskan 
fungsi-fungsi tersebut. 


Membuat macro sederhana 
Macro dapat disimpan di dalam dua tempat. 
Di dalam pengaturan StarOffice kita 
(umumnya tersimpan di - /staroffice7) dan 
di dalam dokumen kita. Apabila macro 
disimpan di dalam home directory kita, maka 
macro tersebut akan selalu tersedia. Apabila 
macro di simpan di dalam dokumen, maka 
macro hanya tersedia bersama dokumen. 

Untuk membuat macro, akseslah menu 
Tools |Macros|Macro. Sebuah dialog akan 
tampil. Lihatlah ke bagian Macro from. Kita 
akan menemukan dua bagian besar, soffice 
dan nama dokumen kita. Masing-masing 
memiliki bagian Standard. Di dalam 
Standard inilah, umumnya kita menyimpan 
macro-macro kita. 

Pustaka Standard bisa mengandung 
banyak modul. Dan setiap modul, bisa 
mengandung banyak fungsi dan prosedur. 
Untuk mengatur modul-modul dan dialog- 
dialog, Anda bisa menekan tombol 
Organize. Untuk mengedit modul yang 
telah ada, Anda bisa menekan tombol Edit. 

Artikel ini mengasumsikan Anda 
menyimpan macro di dalam dokumen 


Anda. Buatlah modul baru (module1) di 
dalam pustaka Standard di dokumen Anda, 
dan editlah modul tersebut. Ketikkanlah 
baris kode berikut di dalam prosedur Main: 
Msgbox “Selamat menggunakan StarOffice” 


Selanjutnya, kembalilah ke dokumen. Kita 
akan mengasosiasikan shortcut tertentu 
untuk menjalankan prosedur Main di dalam 
Module1 kita. Sebagai contoh, kita akan 
menggunakan kombinasi tombol Shift-F4. 

Akseslah menu Tools |Configure. 
Sebuah dialog akan ditampilkan, aktiflah di 
tab Keyboard. Aktiflah di bagian function di 
bagian bawah dialog ini. Pada bagian 
Category, pilihlah dokumen Anda | 
Standard |Module1. Di bagian Function, 
akan tampil sebuah fungsi, yaitu Main. 
Pilihlah Main tersebut. 

Kemudian, aktiflah di bagian Shortcut 
Keys, dan pilihlah Shift-F4. Dalam kondisi 
Shift-F4 terpilih dan Main terpilih, tekanlah 
tombol Modify. Di bagian Keys seharusnya 
akan tertera tulisan Shift-F4. Klik tombol 
OK untuk menutup dialog. 

Kini, setiap kali Anda menekan kombinasi 
tombol Shift-F4, maka baris kode di dalam 
prosedur Main, yaitu pembuatan message 
box tersebut, akan dijalankan. 

Sampai di sini, kita telah belajar 
bagaimana cara menjalankan macro dengan 
shortcut keyboard. Berikut ini, kita akan 
membahas bagaimana cara membuat menu 
item baru, yang apabila diklik akan 
menjalankan macro yang kita buat. 

Bukalah kembali Tools | Configure. 
Aktiflah di tab Menu. Sebagai contoh, kita 
akan membuat menu group dengan nama 
My Macros di bawah menu Help. Carilah 
menu Help dan pilihlah. Kemudian, kliklah 
New Menu. Sebuah menu group dengan 
nama menu akan tampil, diikuti oleh 
separator. Aktiflah di menu dan tekanlah 
tombol F2 untuk mengubah menu menjadi 
My Macros. Aktiflah di My Macros 
tersebut. 

Carilah fungsi main di bagian Function 
seperti cara sebelumnya. Aktiflah di Main. 
Dalam kondisi My Macros dan Main terpilih, 
kliklah tombol New. Sebuah menu item 
dengan nama Main akan dibuat. Anda bisa 
mengubah namanya apabila diinginkan. 

Tutuplah dialog tersebut dengan 
menekan tombol OK. Lihatlah menu Help. 


www.infolinux.web.id 


StarOffice BASIC 


Kini Anda akan memiliki menu group My 
Macros, yang mengandung sebuah menu 
item dengan nama Main. Apabila Main di 
klik, maka kode-kode di dalam prosedur 
Main akan dijalankan. 


Contoh-contoh 

Contoh pertama adalah menampilkan 
bilangan ganjil antara O sampai n. Batas n 
dimasukkan oleh user. Bilangan-bilangan 
ganjil tersebut nantinya akan ditampilkan 
dalam suatu message box. 

Sub Ganjil 

Dim Ganjil as String 

dim batas as integer 

dim i as integer 

batas - Cint(InputBox(“Batas bilangan 
ganjil", “batas bilangan”,100) 

Ganjil - “" 

fori-1 to batas step 2 

Ganjil — Ganjil 4 ““ 4 CStrli) 4 “ “ 
next i 

MsgBox Ganjil, 64, “Bilangan ganjil antara 
0 sampai " # batas 

end sub 


Contoh kedua adalah membuat ramalan 
jodoh sederhana, di mana nama cowok dan 
nama cewek akan diinput oleh user. 
Apabila panjang nama cowok sama dengan 
panjang nama cewek, maka hasil ramalan 
adalah cocok. Selebihnya, tidak cocok. 
Ramalan ini berguna sebagai latihan input 
box dan seleksi. Tentu saja hasilnya tidak 
dapat diandalkan. 

Sub Ramal 
dim cowok as string, cewek as string 
cowok - Inputbox(“Nama cowok", 
“Masukkan nama”, “”) 
cewek — Inputbox(“Nama cewek”, 
“Masukkan nama”, “”) 
if len(cowok) — len(cewek) then 
MsgBox “Cocok”, 48, “Hasil” 
else 
MsgBox “Tidak cocok", 16, “Hasil” 
end if 
end sub 


Di edisi depan, kita akan membahas 
bagaimana mengakses internal StarOffice 
dan dokumennya. Tak lupa, kita juga akan 
membahas pembuatan form dan dialog. 
Sampai jumpa di edisi berikutnya.& 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX MEI 2004 59 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pemrograman Modul Python 


Pemrograman Modul Python 


Dalam pemrograman, terkadang kita perlu menggunakan ulang kode-kode 
program yang pernah kita tulis sebelumnya. Hal tersebut tentu akan 
sangat merepotkan apabila setiap ingin menggunakan fungsi yang telah 
dibuat, Anda harus menulis ulang. Oleh karena itulah, diperlukan modul. 


agi Anda yang bekerja di lingku- 
ngan interpreter Python, semua 


Java untuk Jython. Pembuatan modul 
dengan bahasa C/C # 4 maupun Java tidak 


fungsi yang ditulis akan hilang 
begitu saja sewaktu Anda keluar dari 
interpreter. Untuk menghindarinya, 
sebaiknya Anda menyimpan fungsi-fungsi 
yang telah Anda buat dalam sebuah file 
modul. 


Apa itu modul? 

Di dalam Python, fungsi-fungsi built-in atau 
fungsi yang kita import disimpan dalam file 
eksternal yang disebut modul. Sebuah 
modul adalah sebuah file yang berisi 
kumpulan fungsi-fungsi dan instruksi- 
instruksi program Python. Modul ini biasa 
disimpan dalam extension .py. Selanjutnya, 
modul-modul ini dapat kita pakai berulang- 
ulang dalam pembuatan aplikasi dengan 
memanggil fungsi import nama modul. 
Dengan demikian, Anda akan menghemat 
waktu dalam pembuatan aplikasi tanpa 
harus menulis ulang fungsi-fungsi yang 
telah Anda buat sebelumnya. 

Pada saat Anda memanggil interpreter 
Python, sebenarnya Python sendiri telah 
meng-import modul — builtins . Anda dapat 
melihatnya dengan perintah dir(). Perintah 
dirlobjek) akan menampilkan semua atribut 
dan fungsi yang terdapat dalam sebuah 
objek (dalam hal ini objek modul). 

2252» dirl) 
I“ builtins ', ' doc ',' name 'I 
2252 dir( builtins ) 


222 import sys 
222» dirlsys) 
AD 
Modul-modul Python selain dapat ditulis 


dengan bahasa Python sendiri, juga dapat 
ditulis memakai bahasa C/C # 4 ataupun 


60  InroLINUX MEI 2004 


akan dibahas mengingat materi ini ter- 
masuk rumit. Kita hanya akan membahas 
pembuatan dan pendistribusian modul 
Python murni. 

Akan tetapi ada satu hal yang perlu 


Anda ingat sebelum membuat suatu modul, 


mungkin secara tidak sengaja, Anda sering 
membuat fungsi sendiri yang sebenarnya 
telah disediakan Python. Hal ini tentunya 
akan memakan waktu dan kemungkinan 
besar kode-kode yang kita buat tidak 
seoptimal yang dibuat oleh para pengem- 
bang Python. Oleh karenanya, perguna- 
kanlah sumber daya yang telah disediakan 
oleh Python. Jika modul yang akan 
diinginkan tidak tersedia, barulah Anda 
membuat modulnya. 

Modul yang akan kita buat di bawah ini 
merupakan contoh sederhana saja untuk 
menunjukkan bagaimana membuat suatu 
modul, Anda bisa memodifikasinya lebih 


lanjut. Berikut kita akan membuat sebuah 
modul untuk menghitung luas bangun 
sebagai berikut: 

#Luas.py 

“Modul 'tuk menghitung luas bangun" 


print “Loading module luas..." 
#pendeklarasian variabel 
PHI -— 3.14 


def L lingkaranlr): 
return PHI“(r“r) 


def L persegils): 
return s“s 


def L persegipanjanglp.I): 
return (p“I) 


Python shell 


File Edit Debug Options Windows 


Sebab abal ata 


IDLE 1.0 
»»» dir) 
I' builtins ', ' doc ', " file ', ' name 
»»» dir( builtins ) 
('ArithmeticError', 'AssertionError', 
ironmentError', 'Exception', 'False', 
dentationError ', 'IndexError', 'KeyError', 
'None', 'NotInp lemented', "No tImplementedError “ 
precationVarning', "ReferenceError', 
SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystenError', » 
Error', "UnicodeDecodeError ', "UnicodeEncodeError ', 
, 'ValueError', 'Warning', '2eroDivisionError', 
s', 'apply', 'basestring', 'bool', 'buffer', 
"complex", at Pr pak 'credits', 'delattr", "dict', 
xit', "file" ilter', 'float', 'getattr', 
nt', 'intern', 'isinstance', 'issubclass', 'iter', 
U 'mnin', "object", 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 
ad', 'repr', 'round', 'setattr', 'slice', 
'unicode', 'vars', 'xrange', 'zip') 


s--- No Subprocess 


»»» dir (pow) 
(toeall ", " 0 emp 


P3 ' delattr 
' module ' "nu ', ' reduce '" 
ka 3 
»») Import sys 
»22 dirfsys) 
I' displayhook ', ' doc 
tframe', 'api version", 'arch', 'argv', 
'copyright', Tdisplayhook', "exc clear', 
", 'exec prefix', 'execu Texit', 'exitfunc", 
aga 'getfilesystenencoding', 'getrecursionlinit' ' 
'neta pai 'modules', 'path', 'path hooks', 
etcheckinterval', "setdlopenflags ' , 'setprofile', 
out', "version', 'version info', 'warnoptions') 
»» 


—excepthook ) 


'main') 


'AttributeError ', 
'FloatingPointError', 
'KeyboardInterrupt', 
'OSError', 

'RuntineError', 


'DeprecationWarning', 


'RuntineWarning', 
' SystenExit', 
'UnicodeError , 


: de 
“talTableT7 


'globals', "hasattr', 'hash', ' 
'property', apr 
'staticmethod', 


dar 3" 
reduce ex ' 


'builtin module Fi  Nines teo) 

"exo TA Tere type”, 
'getcheckinterval ', ) 
"getrefcount', 
'path importer | cache', 
'setrecursionlinit', 


'exc info', 


'EOFError', 'Ellipsis', 'Env 
'IOError', 'ImportError', 'In 
'LookupError ', 'MemoryError', 'NameError', 
"OverflouError ' , 'Overflowvarning', “PendingDe 
'StandardError', 'StopIteration', ' 
'True', 'TypeError ', "UnboundLocal 
"UnicodeTranslateError' » "UserWarning' 
—4oc ', ' import ', '" name ', 'ab 
'classmethod', 'cmp", 'coerce', 'compile'", 
'divmod', 'enumerate', 'eval', 'execfile", 'e 


y PutureVYarning', | 


'TabError', 


mera 'hex', 'id', 'input', 'i 
"license" « "list" cals', 'long', 'map', 'max 

'range', "raw "ma yag 'reduce', 'relo 
"ati “sum', 'Super', e', 'type', 'unichr" 


— getattribute ', ' bt 20an 33 
P ROpp SO Mk to “GAKRURA 


—atdarr stdin ", " —Stdout Pee 
“Teall Heri 'callstats", 
"exo wi ue' 'excepthook 
'getdefaultencoding' P ' “getdlopenf1 
'hexversion', 'lib', 'maxint', 'maxunic 
'platforn' » 'prefix', 'pal', ' 
'settrace", 'stderr', 'stdin', " 


& Menampilkan isi modul dengan dir(). 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


def L segitigala,t): 
return 0.5“(a”t) 


def L trapesiumla,b,t): 
return (a-#b)/2“t 


print "Module loaded.' 


Python selalu mencari file modul yang di- 
import berdasarkan isi variabel shell 
PYTHONPATH dan di direktori aktif. 
Misalkan modul Anda disimpan di direktori 
aktif dan Anda memanggil interpreter 
Python, Anda tidak perlu melakukan apa- 
apa. Akan tetapi jika modul Anda berada di 
direktori lain, Anda perlu mengubah isi 
variabel shell PYTHONPATH atau kita juga 
dapat memanggil modul yang kita buat 
dengan cara berikut. Misalkan modul yang 
penulis buat disimpan di /home/eric/modul 
maka hal yang pertama yang harus 
dilakukan adalah meng-import modul sys. 
Kemudian kita menambahkan path di mana 
modul yang kita buat berada dengan fungsi 
sys.path.append/('/home/eric/modul'). Untuk 
lebih jelasnya, lihat contoh berikut: 

$ pwd 

/home/eric/modul 

$ Is 

luas.py 

$ python 

2252» import luas 

Loading module luas... 

Module loaded. 

2» dir(luas) 

I'L lingkaran", 'L persegi', 

'L persegipanjang', 'L segitiga", 

'L trapesium', 'PHI', “ builtins ', 

aadoc 

22 

$ cd... 

$ pwd 

Ihomes/eric 

$ python 

2252» import luas 

Traceback (most recent call last): 
File “«stdin»”, line 1, in ? 

ImportError: No module named luas 

222 import sys 

222» sys.path.append('/home/eric") 

2252» import luas 

Loading module luas... 

Module loaded. 


7 Dn 7 


sule 5 tema 


2 252 print luas.L persegil4) 
16 


Untuk selanjutnya, dianggap modul yang 
sementara kita buat ini disimpan di direktori 
aktif (dalam hal ini /home/eric/modul). 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang 
pembuatan modul ini, kita akan membahas 
beberapa cara pemanggilan modul. 


1. Bentuk import nama modul 
Melakukan import suatu modul sebagai 
satu kesatuan. 

Bentuk ini memungkinkan kita menggu- 
nakan semua atribut maupun fungsi yang 
dideklarasikan dalam nama module.py, 
dengan syarat kita harus menyebutkan 
nama modulnya. Berikut contohnya: 

222 import luas 
Loading module... 
Module loaded. 

» 22 luas.L persegil5) 
25 


2. Bentuk from nama modul import “ 
Melakukan impor semua fungsi maupun 
atribut dari modul. 

Bentuk ini menjadikan fungsi dalam 
modul kita menjadi global, sehingga Anda 
dapat memanggil langsung fungsinya tanpa 
harus menyertakan nama modulnya. Untuk 
meng-import hanya satu atau beberapa 
fungsi, gantilah “ dengan nama fungsi/ 
atribut yang hendak diimpor. Berikut cara 
penggunaannya: 


Pemrograman Modul Python 


$ python 

222 from luas import L segitiga 

Loading module... 

Module loaded. 

222» L segitigal4,5) 

10.0 

22 2L persegil4) 

Traceback (most recent call last): 
File “«stdin»”, line 1, in ? 

NameError: name 'L persegi' is not defined 

22525 

$ python 

2252» from luas import " 

Loading module luas ... 

Module loaded. 

222 L persegil4) 

16 

222 L lingkaran(10) 

314.0 


3. Bentuk reloadinama modul) 

Kita dapat melihat bahwa penggunaan 
modul hanya akan dilakukan sekali dalam 
setiap proses. Beberapa modul mungkin 
membutuhkan pengubahan nilai atributnya, 
yang akan dipakai oleh proses selanjutnya. 
Sekali kita melakukan import, maka nilai 
yang didapat dari hasil import tersebutlah 
yang akan dipakai selanjutnya. Pengubahan 
pada atribut modul ataupun melakukan 
import ulang tidak akan memberikan efek 
yang kita inginkan. Untuk menyesuaikan 
perubahan atribut modul, kita bisa meng- 
gunakan bentuk reloadinama module). 
Untuk jelasnya, lihat contoh berikut: 


An er ato os Pe she Koncola Ag 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


9 @ 


(root@localhost distJ4 cd package1-1.0/ 
root@localhost package1-1.0J# 1s 
bangun/ build/ deret/ PKG-INFO 


(root@localhost packase1-1.0J# cd / 
(Iroot@localhost /J# python 
Python 2.3 (#42, Aug 31 2003, 17:27:29) 


»?» import deret 

Loading package deret ... 
Package loaded. 

»»)» import bangun 
Loading package bangun 
Package loaded. 


& Contoh penggunaan modul. 


www.infolinux.web.id 


setup.py 


(GCC 3.3.1 (Mandrake Linux 9.2 3.3.1-1mdk)J on linux2 
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 


InroLINUX MEI 2004 6I 


Pemrograman Modul Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


$ cat » a.py 
versi— "versi pertama” 


def cetak): 
print versi 

$ python 

2252 import a 

222» a.cetak() 

versi pertama 


Biarkan interpreter Python tetap aktif, 
sementara Anda membuka sebuah terminal 
baru dan edit file a.py dengan editor vi. 
$ vi a.py 
$ cat a.py 
versi- "Versi pertama, dengan revisi." 


def cetaki): 
print versi 


Sesudah itu, Anda kembali ke interpreter 

python yang masih aktif. 

222 a.cetak/) 

versi pertama 

2252 import a 

222 a.cetak() 

versi pertama 

2» 2» reloadia) 

222 a.cetak() 

versi pertama, dengan revisi. 


Walaupun pengubahan atribut yang 
demikian tidak disarankan, mungkin ada 
kalanya Anda memerlukannya. Peng- 
gunaan bentuk ini berguna dalam sistem 
yang besar, di mana me-restart suatu 
aplikasi akan berakibat fatal. Misalnya 
suatu sistem yang terhubung ke server 
melalui jaringan. Bila kita menghentikan 
sistem tersebut, tentu akan berakibat fatal 
di mana semua koneksi dalam jaringan 
akan terputus. Jadi penggunaan 
reloadinama modul) akan diperlukan 
dalam hal ini. 


4. Bentuk import nama module as alias 
Nama modul yang kita impor dapat 
digantikan nama alias dengan perintah di 
atas. 

222 import luas as L 

Loading module luas... 

Module loaded. 

»2»2 LL persegil6) 

36 


62 InroLINUX MEI 2004 


Python shell 


File Edit Debug Options Windows 


interface and no data is sent to or received from the Internet. 
Hetal tata bata ata bata 


IDLE 1.0 s--- Mo Subprocess -- 
»9» amport bangun 

Loading pan van bangun 

Package loaded. 

»»» dir (bangun) 

I'— builtins ', " doc 


»9) Import bangun . luas 
Loading module luas... 
Module loaded. 

»»» dir(bangun. luas) 


I'L lingkaran', 'L persegi', 'L persegipanjang', 'L segitiga", 'L trapesium', 'PHI', 
Oa Pa "pama 1 


59 import bangun. volune —— 

LoKding Hodnls #oias 

Module loaded. 

»»» dir (bangun. volune) 

I'PHI', "V balok', 'V bola', 'V kerucut', 'V kubus', 
»»» bangun. luas.L lingkaran (10) 

314.0 


»» bangun. volume. V kubus (3) 
27 


»»2 import deret 

Loading paca e deret... 

Package loaded. 

»»» from deret.bilangan import genap 
Loading module bilangan 

Module loaded. 

»2»» genap (5,12) 

6 8 10 12 

»»» from deret.bilangan import # 
3 pajil 2, 8) 


» | 


"builtins ', ' doc 


"builtins ', ' 


"file "1 


& Penggunaan modul dengan IDLE. 


5. Bentuk import nama paket.nama modul 
atau from nama paket.nama modul 
import “ 

Jumlah modul yang kita buat mungkin saja 

berjumlah banyak. Alangkah baiknya jika 

kita mengelompokkannya dalam sebuah 
direktori yang lazim disebut package. 

Secara umum, package dan modul di 

dalamnya diwakili dengan direktori(nama 

package) dan file-file di dalamnya (modul). 
Berikut contohnya jika Anda pernah 

memakai wxPython. 

2252 from wxPython.wx import 
2252» from wxPython.grid import “ 
2252» from distutils.core import setup 


Untuk penjelasan lebih tentang package 
ini , kita akan membahas lebih lanjut dalam 
pembuatan package di bawah. 

Setelah memahami cara pemanggilan 
modul di atas, kita kembali membahas 
tentang pembuatan modul. Modul yang 
telah Anda buat bisa kita distribusikan ke 
teman Anda ataupun lewat Internet. Akan 
tetapi, mungkin timbul berbagai kendala 
yang dihadapi seperti masalah perbedaan 
OS dan konfigurasi sistem ataupun path 
tiap user yang berbeda. Hal tersebut jelas 
menjadi kendala berarti yang harus diatasi. 
Tidak praktis dan merepotkan tepatnya jika 
setiap orang yang menggunakan modul 
Anda harus mengubah variabel shell 


www.infolinux.web.id 


PYTHONPATH ataupun memanggil 
sys.path.appendl() setiap ingin menggu- 
nakan modul yang Anda buat. 

Di sisi lain, kita tahu bahwa konfigurasi 
OS dan path tiap user berbeda. Hal tersebut 
tentu sangat merepotkan sehingga bisa-bisa 
aja user tidak ingin lagi menggunakan modul 
Anda. Mungkin Anda pernah memakai third- 
party modules dalam bentuk RPM ataupun 
source codes, di mana modul tersebut dapat 
diinstal di sistem Anda dalam sekejap dan 
dapat berjalan hampir di semua OS. Bebe- 
rapa distribusi modul yang terkenal antara 
lain seperti NumPy, PyXML, PIL(Python 
Imaging Library), MySOLdb, dan lain-lain. 
Dalam hal ini, Python sendiri telah menye- 
diakan suatu modul bernama distutils yang 
merupakan singkatan dari Distribution Utils 
yang berperan dalam membuat file distribusi. 
Pembuatan utilitas distutils ini sebenarnya 
diilhami oleh Perl's MakeMaker System. 

Dengan menggunakan distutils, kini 
kendala di atas tidak berarti apapun lagi. 
Perbedaan OS bukanlah masalah lagi. Cara 
kerja distutils adalah dengan membuat 
sebuah file bernama setup.py yang akan 
dapat dijalankan secara multi-olatform. 
Untuk menjalankannya, Anda hanya perlu 
mengetik perintah python setup.py install. 
Dengan demikian, modul-modul tersebut 
akan terinstal dalam direktori Python Anda 
dan modul tersebut siap pakai. Bagi Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


yang pernah menggunakan Perl, distutils ini 
sama halnya dengan Perl's MakeMaker 
System (ExtUtils::MakeMaker adalah modul 
yang dipakai dalam Makefile.PL). File 
Makefile.PL pada Perl sama dengan file 
setup.py pada Python. Dengan adanya 
modul distutils pada Python, pendistri- 
busian modul kini menjadi lebih praktis. 

Sebenarnya pendistribusian modul 
terdiri atas dua macam, yakni pendis- 
tribusian per modul dan pendistribusian 
per package. Kita akan membahas 
keduanya di bawah ini. 


Pendistribusian per modul 
Berikut struktur direktori modul luas yang 
kita buat. 

« modul» / 


setup.py 
luas.py 


#setup.py 
from distutils.core import setup 


setupiname -"luas”, version-”1.0”, 
description - “Modul penghitung luas”, 
author — "Eric", 
author email - "eric85id@plasa.com", 
url- "http://www.geocities.com/eric/", 
py. modules - |“luas”)) 


Selanjutnya adalah membuat file 

distribusinya sebagai berikut: 

1. File distribusi bentuk “.tar.gz 
Untuk membuat file distribusi ini, kita 
cukup memanggil perintah Python 
setup.py sdist. Berikut contohnya: 
$ python setup.py sdist 
running sdist 
reading manifest file 'MANIFEST' 
creating luas-1.0 
making hard links in luas-1.0... 
hard linking luas.py -» luas-1.0 
hard linking setup.py -» luas-1.0 
tar -cf dist/luas-1.O.tar luas-1.0 
gzip -f9 dist/luas-1.O.tar 
removing 'luas-1.0' (and everything 
under it) 
$ Is 
dist/ luas.py” MANIFEST setup.py 
setup.py - 
$ cd dist 
$ Is 
luas-1.O.tar.gz 


Kini modul yang kita buat telah siap 
didistribusikan. Untuk menginstal modul 
yang kita buat, pertama kita meng- 
ekstrak file-nya, kemudian menjalankan 
perintah python setup.py install. 
Semuanya akan langsung terinstal dan 
dapat dijalankan dengan memanggil 
interpreter Python. Untuk menginstall 
modul ini di OS lain, caranya sama yakni 
dengan memanggil perintah python 
setup.py install. 

$ tar -xzvf luas-1.0.tar.gz 

$ cd luas-1.0/ 

$ Is 

luas.py“ PKG-INFO setup.py 

$ su 

# python setup.py install 

running install 

running build 

running build py 

running install lib 

copying build/lib/luas.py -» /usr/lib/ 
python2.3/site-packages 
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site- 
packages/luas.py to luas.pyc 

# cd / 

# python 

2252 import luas 

Loading module... 

Module loaded. 

222 


2. File distribusi bentuk RPM 
Untuk membuat file distribusi dalam 
bentuk RPM, perintah yang dibutuhkan 
adalah python setup.py bdist rpm 
Berikut contohnya: 
$ python setup.py bdist rpm 


$ cd dist 

$ Is 

luas-1.0-1.noarch.rpm luas-1.0- 

1.src.rpm 

$ su 

# rpm -ivh luas-1.0-1.noarch.rpm 

Preparing... ############## (100901 
I:luas FREE RAKAHAH (100901 


Pendistribusian per package 
Modul yang Anda buat mungkin akan 
bertambah banyak. Sebaiknya modul-modul 
tersebut dikategorikan sendiri dalam bentuk 
package yang telah disinggung di atas. 


www.infolinux.web.id 


Pemrograman Modul Python 


IKLAN 


InroLINUX MEI 2004 


63 


Pemrograman Modul Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berikut langkah-langkah pembuatan 

package: 

@ Pertama-pertama kita harus membuat 
direktori-direktori yang akan dijadikan 
nama package. 

@ Setelah itu masuk ke direktori tersebut 
dan buatlah file init .py, di mana 
isinya dapat berupa keterangan ataupun 
variabel yang penting. Python memerl- 
ukan file init .py sebagai penanda 
sebuah package. Anda dapat aja mem- 
buat file init .py tanpa mempedulikan 
isinya. 

@ Buatlah modul-modul dalam direktori 
tersebut. 


Struktur package yang akan kita buat 
akan tampak sebagai berikut: 
« modul» / 
setup.py 
bangun/ 
. init .py 
luas.py 
volume.py 
deret/ 
. init .py 
bilangan.py 


Di direktori modul kita buat direktori yang 
akan kita jadikan nama package, yakni 
direktori bangun dan direktori deret. Terus 
kita buat file init .py dan modul-modul di 
dalam direktori tersebut. File setup.py harus 
dibuat di dalam direktori modul atau di 
direktori atasnya direktori yang kita buat tadi. 

Isi file setup.py tidak jauh berbeda dengan 
yang di atas, hanya perlu ditambahkan 
paramater packages pada fungsi setup/). 
#setup.py 
from distutils.core import setup 


setuplname- "package1", version-"1.0", 
author — “Eric”, 
author email - "eric85id@plasa.com", 
url - "http://www.geocities.com/eric/", 
packages- |(“bangun",” deret”) 


# init .py untuk paket bangun 
“Paket bangun' 

print "Loading package bangun ...' 
print "Package loaded.' 


Untuk file luas.py, sama dengan yang di 
atas. 


64  InroLINUX MEI 2004 


#volume.py 
“Modul 'tuk menghitung volume bangun” 


print “Loading module volume...' 
#Pendeklarasian variabel 
PHI -3.14 


def V bolafr): 
return 4/3“PHI“(rsrr) 


def V kubuslr): 
return (r“r“r) 


def V baloktp,|,t): 
return (p”1“t) 


def V kerucutlr,t): 
return (PHI“r“r”t)/3 


print “Module loaded.' 


# init .py untuk paket deret 
“Paket deret' 

print 'Loading package deret ...' 
print “Package loaded.' 


#bilangan.py 
“Modul 'tuk mencetak deret bilangan” 
print “Loading module bilangan' 
def genapla,b): 
ifla#2- -1): 
a-at1 
for i in rangela,b 1,2): 
print i, 


def ganjilla,b): 
ifla9o2- - 0): 
a-at1 
for i in rangela,b 1,2): 
print i, 
print “Module loaded.' 


Setelah semua file dibuat, tiba saatnya 
untuk membuat file distribusinya. Pem- 
buatan file untuk distribusi caranya sama 
dengan yang di atas. 
$ python setup.py sdist 
$ cd dist 

$ tar -xvzf package1-1.0.tar.gz 
$ cd package1-1.0/ 

$ su 

# python setup.py install 

# python 

222 import bangun 


www.infolinux.web.id 


Loading package bangun 
Package loaded. 

222» dirlbangun) 

(— builtins ', " doc 
' name ', 'path 'I 
2252 import bangun.luas 

Loading module luas... 

Module loaded. 

2252 dirlbangun.luas) 

IL lingkaran', 'L persegi', 

'L persegipanjang', 'L segitiga', 

'L trapesium', 'PHI', “ builtins ', 
The Ge 5 hang 4 

» 22» bangun.luas.L lingkaran(10) 
314.0 

2252» import bangun.volume 

Loading module volume 

Module loaded. 

222» dir(bangun.volume) 

I'PHI', 'V balok', "V bola', 'V kerucut', 
'V kubus', ' builtins ', " doc ', 
“uk Ko ae 1 

»»2 bangun.volume.V kubus/(3) 

27 

222 bangun.volume.V balok(2,3,7) 
42 

2252 import deret 

Loading package deret ... 

Package loaded. 

2252 from deret.bilangan import genap 
Loading module bilangan 

Module loaded. 

222» genap(3,10) 

46810 

2 2 »from deret.bilangan import “ 

2 » » ganjil(5,11) 

519 


, , 


AN 


Untuk file distribusi bentuk RPM, caranya 
sama dengan yang di atas. Kini untuk 
membuat modul dan mendistribusikannya 
tidak menjadi kendala lagi. Dengan distutils, 
semua terasa begitu sederhananya. Distutils 
juga bisa menangani pendistribusian modul 
dalam bahasa C/C 4 4# maupun Java (untuk 
Jython). Akan tetapi, kita takkan membahas 
materi ini sekarang disebabkan materi ini 
termasuk rumit. Dengan adanya modul, 
tentunya Anda bisa menghemat waktu 
dalam pekerjaan Anda. Ditambah lagi 
dengan distutils, kini modul Anda siap 
disebarluaskan ke seluruh dunia. Makin 
praktis, bukan?4 

Eric (eric85id@plasa.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe | 


Posisi Linux sebagai solusi server sudah kita kenal ketangguhan 
kinerjanya. Selain itu, sangat efisien dan ekonomis, baik dari sisi 
penggunaan atau pemeliharannya. Namun untuk solusi desktop, meski 
beberapa distro ternama telah mencoba “bermain” dalam segmen ini, 


ternyata belum dikenal luas. 


ersedianya beragam distro Linux 

dekstop merupakan satu fenomena 

menarik. Dari sisi ini, Anda dapat 
kaji lebih jauh eksistensi dan peranan Linux 
yang sangat fleksibel. Meski dominasi 
Microsoft masih cukup signifikan, namun 
hal tersebut cenderung memberikan ruang 
dinamis bagi perkembangan ragam Linux 
desktop. Xandros, Inc. (http:// 
www.xandros.com) sebagai perusahaan 
yang tergolong muda, tampil ke segmen 
Linux dekstop dengan antispasi dan strategi 
yang boleh dibilang cukup tepat. 

Xandros yang berpusat di Kanada ini 
berupaya gigih dalam memberi kontribusi 
positif bagi perkembangan segmen Linux 
desktop. Setidaknya demikian penilaian dari 
para analis independen, di mana mereka 
banyak memberikan pujian maupun saran 
konstruktif atas produk ini. 

Bila distro Linux lainnya lebih berfokus 
pada aplikasi server atau aplikasi spesifik 
berbasis Linux, maka Xandros memiliki 
fokus pada pengembangan distro untuk 
pemakaian di lingkungan desktop. 
Pengertian Linux desktop di sini, hendaknya 
tidak dipahami bahwa Xandros tidak dapat 
berfungsi sebagai server. Hanya saja fokus 
konfigurasi serta aplikasi standar maupun 
pelengkapnya telah dirancang khusus untuk 
keperluan sebuah PC desktop. 

Rilis Xandros versi 2 dibedakan pada 
Standard dan Deluxe. Harga eceran adalah 
US$39,95 untuk Standard dan US$99,00 
untuk Deluxe (tidak termasuk ongkos kirim). 
Perbedaan harga Deluxe adalah karena turut 
disertakan bonus CodeWeavers Crossover 
Office dan Crossover Plugins. Kedua produk 
CodeWeavers, jika secara dijual terpisah, 
harga ecerannya adalah US$69,95 untuk 
CodeWeavers Crossover Office dan 
US$39,95 untuk Crossover Plugins (ini juga 
tidak termasuk ongkos kirim). Dengan kata 
lain, jika Anda memerlukan fungsi produk 


CodeWeavers tersebut, ada penghematan 
yang cukup lumayan. 

Produk Xandros versi 2 Deluxe, juga 
dilengkapi dengan buku petunjuk (User 
Guide) 318 halaman, 10 halaman 
berwarna Getting Started Guide dan 2 
keping CD. CD pertama berisi paket 
instalasi. Sedangkan keping CD kedua 
memuat berbagai jenis aplikasi seperti: 
NeTraverse Win4Lin (versi evaluasi), Citrix 
Linux ICA client, rdesktop, Ximian 
Evolution, Binary Editor, Emacs, GIMP, C/ 
C4 # Development Tools, Common 
Development Tools, TCL/TK Development 
Tools, kamus spellchecker, Adobe Acrobat 
Reader, RealONE Player. Paket server 
seperti Proftpd, MySOL dan Apache juga 
telah disertakan. 

Distro Xandros merupakan turunan dari 
Debian yang memiliki reputasi sangat baik 
atas kestabilannya. Xandros versi 2 Deluxe 
berbasis dari Debian 4.0 (Sarge), kernel 
2.4.22, KDE 3.1.4 ala Xandros dan XFree 
4.3. Beberapa aplikasi standar penunjang 
produktivitas seperti OpenOffice.org Office 
Suite 11, Mozilla 1.4, Palm Pilot Utility, 
Organizer maupun aplikasi Fax Anda dapat 
temui dalam versi ini. 

Xandros yang memiliki tampilan GUI 
menawan ini merupakan pengembangan 
dari Corel LINUX OS. Para pengembangnya 
secara optimal memadukan keluwesan 
Linux dengan beberapa fitur lainnya, seperti 
kompatibilitas Microsoft Office, multi 
workspace, multi user, login access 
terbatas, instant messaging, partisi disk 
otomatis, dukungan multimedia, dukungan 
kamera digital, remote dekstop sharing, 
dukungan USB, pembakar CD, 
kompatibilitas paket instalasi Debian (DEB) 
dan RedHat Pakcage Manager (RPM). Tidak 
ketinggalan, kompatibilitas dengan berbasis 
Sun JDK, Borland Kylix, Borland JBuilder 
juga bisa ditemukan di sini. 


www.infolinux.web.id 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


.. 2. 
Secara umum, setelah menggunakan 
produk ini dalam beberapa minggu, dapat 
dikatakan bahwa karakteristik distro 
Xandros adalah relatif sangat mudah 
digunakan, memiliki kompatibilitas tinggi, 
dan berkualitas prima. Elegan mungkin lebih 


cocok sebagai deskripsi singkat, selain 
unjuk kinerjanya yang cukup tangguh. 


Instalasi 

Kebutuhan sistem minimum: 

@ Processor 
Minimum: Intel Pentium atau Celeron 
AMD KE/IIII, Duron, Athlon, Athlon XP/ 
MP. 
Disarankan: Minimum Pentium II 450 
MHz atau AMD KE/II 450 MHz. 

@ RAM 
Minimum: 64 MB. 
Disarankan: 128 MB. 

@ Harddisk 
Minimum: 1,5 GB. 
Disarankan: 3 GB. 

@ CD-ROM 
Minimum: Ya. 
Disarankan: Ya. 

@ Floppy drive 
Minimum: Jika sistem tidak dapat 
melakukan boot dari CD-ROM. 
Disarankan: Jika sistem tidak dapat 
melakukan boot dari CD-ROM. 


Dalam proses instalasi, Xandros memiliki 
filosofi dasar yang berbeda dengan 
kebanyakan distro Linux pada umumnya. 
Instalasi dan konfigurasi adalah dua hal 
terpisah, banyak konfigurasi yang secara 
otomatis dilakukan dalam proses instalasi 
tanpa perlu intervensi oleh pemakainya. 
Tampilan GUI yang ramah, juga akan Anda 
temui dalam proses instalasi ini. Hebatnya, 
Anda bahkan dapat melakukan proses 
instalasi secara sederhana ini hanya melalui 
empat langkah saja! 


InroLINUX MEI 2004 65 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Xandros Installation Wizard akan 
memberikan opsi berupa Express dan 
Custom Install. Tidak ada kesukaran yang 
berarti dalam proses intalasi, bahkan bagi 
para pengguna Linux pemula sekalipun. 
Xandros juga mampu melakukan instalasi 
yang non desktruktif pada alokasi tempat 
yang sebelumnya menggunakan NT File 
System (NTFS ). Mungkin, baru akan 
menjadi masalah serius, jika Anda tidak 
dapat membedakan antara Macintosh dan 
PC. Mengingat Xandros tidak dapat diinstal 
pada komputer berbasis Macintosh. 

Jika Anda belum pernah melakukan 
instalasi Linux sebelumnya, umumnya 
distro Linux akan menanyakan Anda 
sebuah daftar pertanyaan panjang 
mengenai sistem apa yang Anda gunakan. 
Katakanlah, misalnya jenis mouse, video 
card, keyboard, tipe kartu LAN, model 
monitor, dan sebagainya. 

Pada proses instalasi, Xandros mengan- 
dalkan pada kemampuan deteksi otomatis 
yang sangat memuaskan. Namun bila Anda 
masih belum puas dengan konfigurasi 
default, Anda dapat memodifikasinya 
melalui Control Centre segera setelah 
instalasi sistem berhasil dilaksanakan. 

Pilihan Express Install hanya perlu 
beberapa langkah, seperti: 

1. Menyetujui end user license agreement. 

2. Memilih Express Path. 

3. Jika komputer Anda telah tersedia 
sistem operasi lainnya, kemudian pilihan 
Xandros memberikan opsi, apakah akan 
menghapus atau berdampingan dengan 


set RUN Wizard 


sistem operasi yang telah eksis 
sebelumnya. 

4. Menentukan password sistem adminis- 
trator dan nama komputer. 

5. Menentukan user ID dan password. 


Jangan lupa sediakan sebuah disket 
kosong sebagai rescue disk. 

Sedangkan jika Anda memilih Custom 
Install, maka Anda akan diberi pilihan untuk: 
1. Menyetujui end user license agreement. 
2. Memilih Custom Path. 

3. Menentukan Minimal, Standard, 
Complete atau Custom Installation dan 
memilih aplikasi yang adan inginkan. 

4. Jika komputer Anda telah tersedia 
sistem operasi lainnya, kemudian 
pilihan Xandros memberikan opsi, 
apakah akan menghapus atau 
berdampingan dengan sistem operasi 
yang telah eksis sebelumnya. 

5. Menentukan password sistem 
administrator dan nama komputer. 

6. Menentukan user ID tambahan dan 
password (jika komputer Anda akan 
digunakan oleh beberapa orang). 

7. Menentukan konfigurasi jaringan. 

8. Menentukan partisi harddisk, baik 
secara manual atau semi otomatis. 

9. Menentukan apakah folder user akan 
bersifat privat. 

10. Menentukan apakah strong password 
akan digunakan. 


Jangan lupa sediakan sebuah disket 
kosong sebagai rescue disk. 


Welcome to First Run Wizard 


The First Run Wizard halps you to easily customize your desktop 
environment. You can set the way numbers, dates, currencies and time are 
displayed, desktop appearance and behaviors and more, 


All of these settings can be changed later using the Control Center, 


Which hand do you use to operate your mouse? 


@|Right hand 
O Left hand 


1. Xandros Desktop 2.0 
Safe Video Mode 
(Expert) 
XP 


& Boot Manager. 


Secara umum, jika dibandingkan disto 
Mandrake, RedHat dan SuSE dapat 
dikatakan bahwa Xandros tampil dengan 
prosedur instalasi yang jauh lebih 
sederhana, lebih mudah dan disertai 
tampilan GUI yang tidak kalah indah. 


Xandros 2 Desktop 
Setelah melewati proses intalasi, sebuah 
layar grafis boot manager akan menam- 
pilkan setidaknya tiga opsi sebagai pilihan. 
Anda dapat memilih Xandros Desktop 2.0 
atau sistem operasi lainnya, tersedia juga 
opsi jika memerlukan troubleshooting. 
Bagi yang telah terbiasa dengan distro 
Linux lainnya, maka Anda akan 
mendapatkan tampilan layar tidak dipenuhi 
oleh pesan status atau peringatan dari 
berbagai komponen sistem. Hanya ada 
tampilan singkat atas pesan status. Bila 
Anda ingin melihat apa yang terjadi saat 
proses dimulainya sistem bekerja, silakan 
pilih opsi Configure (Expert) pada menu 
boot. 


Hicatin IT Accessories » 

(5 Control Center & Gl Find "| 0 Crossover , 
 Xendros File Manager 5 Control Center #A Games , 

(& Xandros Networks 3 Kandros File Manager 38 Graphics » 
An Hutan (caneei ) & Xandros Networks ikat . 

fe) 3 Recent Documents "| 2 Opendffice.org fe) 5 Help RR) Multimedia » 
pe) @ Run Command @ system pel A Recent Documents "| ati Openofiice.org , 
tol id Switch User 1 Utilities S1 & Run Command... @ system , 
Pa3 GI Logout demo (demo) (0. Logout xandros 1 utiities , 


RERE MA (00 pesen) 


& Tampilan standar desktop Xandros. 


X am SG 3 O 3 |GrirstRun Wizard 


& First Run Wizard. 


Ma (9 Ola hoon)» 


66  InroLINUX MEI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kemudian Anda akan disuguhkan “First 
Run Wizard”, di mana beberapa pilihan 
dasar setting tanggal, jam, region, dan 
tampilan resolusi layar maupun setting 
printer yang dapat Anda pilih atau ubah 
sesuai dengan keinginan. 

Dalam sebuah laporan, instalasi printer 
HewlettPakcard LaserJet (dalam jaringan 
terkoneksi melalui TCP/IP JetDirect) juga 
dapat terdeteksi dan terpasang dengan 
mudah. Di mana fungsi ini kadang cukup 
merepotkan pada distro lainnya. Begitu pula 
standar USB Pen Drive, kamera digital 
Olympus C-720UZ dengan mudah dapat 
dikenali dan dapat di-mount dengan instan. 
Dalam percobaan saya, sebuah printer HP 
Deskjet 3420 sebagai /ocal printer terhubung 
melalui USB port, dikenali dengan mudah. 

Tampilan desktop Xandros dirancang 
seefisien mungkin dengan tidak melupakan 
unsur “kebiasaan” dari para pengguna non- 
Linux. Panel dekstop dirancang hampir 
serupa Microsoft Windows Toolbar. Di 
mana faktor ini merupakan antisipasi dan 
strategi jitu yang ditujukan bagi segmen 
pengguna non-Linux menuju Linux. Sangat 
mungkin, perancangan ini bertujuan agar 
proses transisi dari salah satu sistem 
operasi ke sistem operasi berbasis Linux 
diharapkan dapat dilalui dengan efektif. 

Kategorisasi maupun pemilahan 
kelompok aplikasi telah disusun prima. Di 
mana dalam instalasi distro Debian secara 
konvensional, kadang kala kita perlu 
menyusun ulang agar selaras dengan selera 
kita. 


Jelajah Internet 

Mozilla 1.4 beserta plug-ins seperti 
Macromedia Flash dan Sun Java Support 
yang sudah dapat dijalankan dengan baik, 
di mana fitur sederhana ini tampaknya 
banyak diabaikan oleh pengembang distro 
Linux lainnya. 

Xandros versi 2 Deluxe yang telah 
memuat CodeWeavers Crossoffice Plugin 
(versi 2.1), sehingga sangat memudahkan 
jika Anda akan melakukan instalasi berbagai 
plugins Windows seperti Apple Ouicktime, 
IPIX Viewer, Macromedia Shockwave dan 
Authorware, Avanstar Ouickview Plus atau 
jenis plugins lainnya. Anda dengan mudah 
juga dapat menggunakan fasilitas chatting 
dan instant messaging, News Ticker, 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


"#EKandros Networks 


File Edit Go Settings Help 


(EN) av Bo 


8 “News 


-##Development 
- #8 Games 
-#8Graphics 
—#sinternet 
| #@#NeTraverse 
—-MBMy Account 
#- New Applications 
#- fx Application Updates 


bp Installed Applications 


card, 


what's there. 


in order, check out GnuCash, 


back from time to time, 


al . | Gp 


F Shop| lal 

ik Sign In 

r ##Business and Finance Home Sign In | 
-88CrossOver | 


Home 


Welcome to the Xandros Networks Shop. 


The Shop contains the best Open Source and Free software 
applications available as well as some commercial software 
applications for Linux, Many of the applications in Shop are 
free, but you can also purchase commercial software 
applications with just a few mouse clicks and your credit 


To browse the applications in the shop, double-click Shop 
in the left navigation tree and select the categories to see this! 


If you like games, be sure to check out Tux Racer, orif 
you're looking for the "fastest Vleb browser on the planet”, 
check out Opera. Or, if it's finally time to get your finances 


A membership is reguired to download applications from 
the shop but membership is free. We're working on getting 
a lot more applications into the shop, s0 be sure to check 


1 CSearen ) P3) 
Trs 


Opera - The fastest 
browser in the world! 


Tux Racer - Chasing 
Herring down a ski 
slope was never like 


CodeWeavers 
CrossOver - If you 
bought Xandros 
Desktop Standard 
Edition, but wish you 
could run some 
Windows applications, 
CrossOver can solve 
your problem! Cal 


& Xandros networks. 


memonitor cuaca, ataupun mendengar 
radio streaming. 


Aplikasi dasar 

OpenOffice.1 yang disertakan sudah 
memadai untuk aplikasi standar 
perkantoran. Namun jika diperlukan, Anda 
dapat melakukan instalasi KOffice, 
StarOffice atau Gnumeric baik melalui apt- 
get secara konvensional atau melalui 
fasilitas Xandros Networks. 

Saya lakukan uji kemudahan 
CodeWeavers Crossover Office ketika 
melakukan instalasi aplikasi Formulir Digital 
Registrasi Domain IDNIC. Aplikasi tersebut 
Saya rancang menggunakan basis 
Microsoft Windows beberapa waktu 
lampau. Proses instalasi aplikasi ini terasa 
sangat mudah, hingga kemudian dapat 
dijalankan dengan muaskan tanpa 
hambatan apapun. Percobaan lainnya, ialah 
melakukan instalasi Internet Explorer 6.0 
Service Pack (SP) 1. Sebuah produk 
freeware Microsoft untuk kategori WinXP, 
di mana proses instalasi via Internet. Pada 
akhirnya, juga dapat dijalankan dengan 
mudah. 

CodeWeavers (http://www. 
codeweavers.com) adalah pengembangan 
produk komersial dari Wine Project. 
Crossover Office merupakan produk cukup 
populer dan telah terintegrasi baik dalam 


www.infolinux.web.id 


rilis Xandros ini. Bila dalam penggunaan 
sehari-hari membutuhkan Microsoft Office, 
Anda bisa menggunakannya dengan 
leluasa. Tentunya dengan asumsi dasar, 
bahwa Microsoft Office yang Anda 
gunakan adalah bersumber dari produk 
berlisensi resmi, bukan bajakan. Dalam 
konteks ini, tampaknya OpenOffice 1.1 
telah memberikan fasilitas sangat memadai 
sebagai pilihan alternatif. 


Xandros Networks 

Sebagai tradisi kemudahan update distro 
Debian, fitur Xandros Networks merupakan 
tampilan GUI yang prima dari APT 
(Advanced Package Tool) konvensional. 
Kinerjanya pun tampak lebih baik jika 
dibanding Synaptic. 

Tersedia banyak pilihan seperti system 
update, system patches, maupun beberapa 
paket aplikasi lainnya. Selain itu, Anda 
dapat temui berita terakhir yang terjadi di 
sekitar Xandros atau aplikasi komersial 
yang dikembangkan oleh pihak ketiga. 

Xandros Networks diakses melalui 
internet, dimana Xandros telah 
menyediakan pilihan aplikasi yang terbagi 
dalam beberapa kategori, sebagai berikut: 
@ Shop: untuk pilihan aplikasi komersial. 
@ New Application: untuk aplikasi berbasis 

open source dan driver yang telah 

terseleksi dan berfungsi baik. 


InroLINUX MEI 2004 67 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


@ Application Updates: untuk melakukan 
update sistem. 

@ Installed Application: untuk melakukan 
cek pada semua aplikasi yang telah 
terpasang dalam sistem Anda. 


Sedangkan bila Anda memerlukan 
instalasi dari CD, pilihlah Set Application 
Sources lalu arahkan ke CD. Opsi ini juga 
memberikan pilihan apakah Anda akan 
gunakan situs Xandros distribution sites 
atau Debian unsupported distribution sites. 

Anda bisa menambahkan sendiri path 
sesuai pilihan Anda, misalnya deb http:// 
semut.cbn.net.id/debian-security/ atau deb 
http://kambing. vIsm.org/debian/ dengan 
kriteria kategori yang dapat Anda tentukan 
sendiri. Ada pengamat yang memuji bahwa 
fitur ini sangat mudah digunakan dan tidak 
bersifat komersil. Tidak layaknya fasilitas 
serupa dalam LindowsOS Click-N-Run yang 
terbilang sangat komersial, Xandros 
Networks disediakan gratis bagi para 
penggunanya. 


Manajemen berkas 

Dalam setting sebagai sebuah Workgroup 
begitu mudah dilakukan seperti sharing, 
network sharing, remote sharing pada 


mesin yang berbasis Windows atau lainnya. 


File dan Folder sharing juga dapat dilakukan 
secara mudah. Jelajah antara beberapa 
Folder dalam jaringan menjadi lebih nyaman 
melalui “Windows Network" dalam 


ENFS Network -Xandro 
Eile Edit View Go Bookmarks Window Tools Help 


direktori “My Linux". 

Satu fitur istimewa lain, adalah tersedia- 
nya Xandros File Manager. Di mana berbagai 
jenis media device telah didukung dan di 
mount secara otomatis, termasuk harddrive, 
CD-ROM, disket, ZIP drive, DVD dan USB 
Flash Memory, atau yang sejenisnya. Semua 
pengelolaan berkas dalam media tersebut 
dapat dilakukan melalui drag and drop dari 
berbagai sumber. Tidak peduli apakah itu 
sebuah dari sebuah sumber lokal, partisi 
DOSWindows, Windows Network Share 
atau UNIX Network File System (NFS), 
ataupun melalui sumber FTP. 


Beberapa catatan 

Sebagai pengguna Xandros dari versi 1.x, 
saya lihat cukup banyak inovasi maupun 
fasilitas baru yang disediakan dalam produk 
ini. Baik melalui optimalisasi kemampuan 
dasar KDE 3.1.4 maupun pada peningkatan 
fungsionalitas Xandros Networks yang 
nampak lebih mapan. 

Bagi para penggemar Gnome, sayang 
sekali tampilan desktop tidak memiliki opsi 
pilihan Gnome. Xandros hanya mengacu 
pada satu jenis dekstop, yaitu KDE. Namun 
jika berminat mengutak-atik, Anda juga bisa 
menampilkan Gnome sebagai desktop, 
meski beberapa fungsi dasar File Manager 
atau yang lainnya, yang mungkin tidak 
berfungsi optimal. 

Untuk memperindah tampilan, Anda 
bisa gunakan SuperKaramba. Gunakan 


Address @ (FhNFS Network 


KA KT MTA Im 

(ai Folders CJ) - 

ay Linux "0 

tj My Home 

#-KI Printers NFS Network 
terhiWindows Network 


—-FANFS Network 
#- & build-coreos.ottawa.xandros.ca 
# -  build-davinci2.ottawa.xandros.ca 
# - & build-kde3.ottawa.xandros.ca 
#- @ bulld-kunstable.ottawa.xandros.ca 
ti .& build-master2.ottawa.xandros.ca 
#- & bulld-pkgserv.ottawa.xandros.ca 
4. @ desktopteam-2.ottawa.xandros.ca 
ih .&.dhcp-237.0ttawa.xandros.ca 
P .& dhcp-27.ottawa.xandros.ca 
t- & mirror-debian.ottawa.xandros.ca 
5 .$.9AServer.ottawa.kandros.ca 
| #-Mdrivers 
| #-IM/home/jam 
| #-EM/home/matty 
#-IM/plugins 
#-KM/public 
#-IMpublic/xandros/dists 
| #-KXNar/log 
#- @whp.ottawa.xandros.ca 
#-WCD Writer 


Ae CD-RW 


SuperKaramba untuk Debian dengan versi: 
superkaramba 0.32b-1 i386.deb yang 
dapat di-download melalui: http:// 
ftp.debian.org/debian/pool/main/s/ 
superkaramba/superkaramba 0.32b- 

1 i386.deb. 

Perlu diingat, sebelumnya Anda instal 
terlebih dahulu minimal Phyton2.2 untuk 
Debian Sarge. Kemudian lakukan instalasi 
bisa melalui Xandros Networks (pilih instal/ 
Debian Package) atau melalui modus 
Administrator pada console dengan perintah: 
dpkg —i superkaramba 0.32b-1 i386.deb. 

Lalu berbagai jenis Karamba yang 
tersedia di: http://www.kde-look.org dapat 
Anda jalankan dengan mulus. Carilah 
Karamba yang mendukung versi 
SuperKaramba 0.32b. Perlu diperhatikan, 
karena SuperKaramba yang digunakan 
adalah versi beta, beberapa script kadang 
tidak berjalan baik. Jika diperlukan, 
sesuaikanlah konfigurasi Theme maupun 
Script dari Karamba yang Anda gunakan. 

Dalam kesempatan lain, implementasi 
LAMP (Linux, Apache, MySOL, dan PHP) 
juga telah dicoba dan dapat dijalankan 
tanpa kesulitan berarti. Cuma, Anda perlu 
perhatikan untuk sedini mungkin 
memasang atau melakukan konfigurasi 
Firewall. Terutama jika Anda berniat 
membuka port sensitif yang ditujukan bagi 
akses publik. 

Meski beragam kemudahan dan 
keandalan berbagai fasilitas tersebut, saya 


(12 object(s) I 


& Xandros file manager. 


68 InroLINUX MEI 2004 


S Xandros'Update G9O6l 
File Edit View Help 
OP 2.0? 
r 'Action | Package Current Version | Latest - 24/1| Description n 
4 --python 
build-coreos. build-davinci2 00) Hibwxgtke.a-python 2424 24.24 wxWindows Cross-platform C--t GUI toolkit (( 
Ottawa.xandr .ottawa,xandr | python 2322 23.3-5 An interactive high-level object-oriented lang 
Ona asha i-python2.2 2.2.3-6 2.2.3-8 An interactive high-level object-oriented lang | 
Y y | -python2.3 23.2-2 23.3-5 An interactive high-level object-oriented lang 
He Sana | I-python2.3-dev 23.2-2 23.3-5 Header files and a static library for Python (v 
Senen a Du Kuntabj | python2.3-pythoncard 0.7.2-2 0.7.2-2 wxPython-based GUI construction framework | 
Sebala  a anlah s0 | LL python-pythoncard 0.7.2-2 7.2-2 wxPython-based GUI construction frameworl 
1 ti #-shells 
, pa 
bulld-master2 build-pkgserv. ios 
.ottawa.xandr ottawa,xandr Putils 
os.ca os.ca 8, | bad 2.2.15-1 Access control list utilities 
ps 4 s0) bark 43.1.4.6-1 1.6-1  KDE archiving tool 
rt y . | battr 2.4.8-1 Utilities for manipulating filesystem extended 
desktopteam- dhcp-237.ott . I-boottimer 0.8-1 Calculates the init script boot times. 
2ottawa.kan awa.xandros. | kbsdmainutils 6.0.4 collection of more utilities from FreeBSD 
dros.ca ca . | Ebzip2 1.0.2-1 1.0.2-1 A high-guality block-sorting file compressor - 
“ “ Jo) Heonsolecommom 0.725 0.7.34 Basic infrastructure fortext console configuri | 
Tt " s0 | Iconsole-data 2002.12.04dbs-18 2002.12.04... Keymaps, fonts, charset maps, fallback tablazy 
dhcp-27.0tta mirror-debian. » | I-console-tools 110.2.3dbs-44 — 1:0.2.3dbs-... Linux console and font utilities 3 
wa.xandros.c ottawa.xandr g KITA 
a os.ca n n 
“0 01 console-common Ng The Latest 
rt Tr Ips! Basic infrastructure fortext console configuration. This package contains the instal-keymap(B) utity. which is the official way to A Om Lima 8 
Ba ana spesity a boottime keymap tothe system, 25 well 2s tools forintemal use of keymap providing packages. H 
lal Local intranet zone Pz Ready | 4 


& Fitur xandros update. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


. File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


2 @ Oh Ot 1 Tetaomemuintoinewenia 5 (R 


| & Home @&Bookmarks & The Mozilla Orga. 


Ella Edt View Fgvorites Tools Help 


& 


Kah 
Back korward Stop Refresh Home 


aa aa 8 


Search Favortes Media History 


Address | &) hitp:/www.microsott.com 


(P Pythoncard resourceEditor 
 gnumeric 

& Xandros Update 

(£ Pythoncard codeEditor 

NI) Applications 

IE Windows Applications 

D Find 

@ Control Center 

2 KXandros File Manager 
SKandros Networks 


elearn mengirim 
ta: "Hasil Musyawai 
sar KPLI-Jakarta tani 
Januari 2004 telah 


8 (4 Recent Documents 
Kel & Run Command... 


Pal FI Switch User 
pd (CJ Logout Administrator 


Version: 6.0.2800.1106 
Cipher Strength: 128-bit 
Product ID:55736-820-1155547-04560 
Update Versions:j SPL 
sed on NCSA Mosaic, NCSA Mosaic(TM): was P3 
eloped at the National Center for Supercomputing 
pplications at the University Of Ilinois at Urbana- 
hampaign. Aa 


Aa 


Ja star FAN wOa laa KI mc - Nar/ma... Ml Local Folder... | & Xandros Up... 104 pa 1 &' olaja'ini aa 2» 


& Mojilla bersanding dengan Internet Explorer. 


catat beberapa kekurangan distro ini. Saya 
temukan bug pada konfigurasi Exim. Di 
mana dalam kondisi default Exim ini, masih 
mengacu ke /ocalhost Xandros di Kanada. 
Kendati bagi pengguna umum, yang 
biasanya menggunakan smtp dan pop3 
mengacu pada setting ISP terhubung, 
dampaknya memang tidak ada. 

Sedangkan bila Anda gunakan Sendmail, 
nampaknya bug ini cukup mengganggu. 
Tapi, Anda dapat dengan mudah merekon- 
figurasi Exim melalui perintah eximconfig dari 
console melalui modus Administrator. Atas 
temuan bug ini, Saya telah berikan notifikasi 
pada tim pengembang Xandros yang 
kemudian direspon dengan baik. 

Dari para pengguna lainnya, didapati 
laporan dimana fitur Windows PDC Support 
yang berfungsi baik pada versi 1.x tetapi 
pada rilis ini tidak tersedia lagi. Namun, fitur 
tersebut akan disediakan pada versi 
Business Edition yang rencananya akan 
dirilis sekitar akhir Maret mendatang. 

Forum pengguna (http://forums. 
xandros.com) juga dapat Anda akses jika 
Anda menemukan kesulitan dalam 
konfigurasi baik dalam hardware atau 
software. Dalam komunitas pengguna, 
dapat ditemui semangat gotong royong dan 
saling membantu. Jika dalam Xandros versi 
1.x Anda dapat temukan fitur Xandros 


Update, maka dalam produk ini fitur tersebut 
sudah ditiadakan dan diintegrasikan dalam 
Xandros Networks. Uniknya, fitur Xandros 
Update dapat Anda peroleh dalam salah satu 
link yang termuat dalam salah satu forum. 
Meski berupa sebuah versi tidak resmi 
(unofficial). Sehingga risiko penggunaan atau 
cara update melalui fitur ini, praktis tanpa 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


dukungan garansi apapun. 

Jika masih ada masalah lain, kirimkanlah 
e-mail pertanyaan Anda pada tim support 
Xandros. Mereka siap membantu Anda. 
Bagi para pengguna terdaftar, layanan 
dukungan pelanggan ini dapat Anda 
gunakan untuk periode 60 hari. Sayangnya, 
layanan ini hanya memprioritaskan masalah 
diseputar kesulitan proses instalasi saja. 


Konklusi 

Bagi Anda yang masih mencari jenis distro 
Linux untuk kali pertama, sangat disaran- 
kan untuk mencoba Xandros. Sedangkan 
jika Anda menggunakan distro lainnya, 
tetapi masih merasa agak kesulitan, tidak 
ada salahnya untuk mencoba. 

Distro ini sangat memahami kebutuhan 
umum penggunanya. Sebuah Linux 
desktop yang relatif sangat mudah dalam 
proses instalasi, konfigurasi dan perawa- 
tannya. Selain itu, tersedia dukungan ribuan 
aplikasi berkualitas tinggi baik berbasis 
Debian atau bentuk paket RPM via Internet, 
juga dapat Anda gunakan sebagai penun- 
jang produktivitas sehari-hari. 

Bagi kalangan pemakai Linux yang 
sudah "kawakan", ada baiknya bila produk 
ini ditinjau dari faktor inovatif dan kejelian 
para pengembang distro. Kendati Anda 
mungkin merasa agak risih menemui istilah 


KLAN 


www.infolinux.web.id 


InoLINUX MEI 2004 69 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | 


Setup Xandros Versi 2 Deluxe 


File New Desktop Windows |Help 


——r — (B KDesktop Handbook F1 
£ Report Bug... 


Some & About Xandros Desktop OS 


w 
Xandros 
Networks 


2g 
et 
Za 


Mozilla 


Trash 


Xandros ala Mac OS. 


Administrator dibandingkan root, modem 
berada dalam COM7 dibandingkan ttySO, 
istilah drive C:, bahkan mounting yang 
bersifat instan. 

Sangat mungkin, Anda sudah terbiasa 
secara manual melakukan konfigurasi CUPS 
dalam Samba (untuk melakukan instalasi 
printer dalam jaringan). Di mana fitur 
semacam ini sudah disediakan Xandros 
dalam bentuk otomatis. Cobalah simak 
sebuah referensi cukup menarik dalam 
sebuah artikel “Can a Geek Love Xandros?" 
(http://www.distrowatch.com/ 
dwres.php?resource —review-xandros). 


Xandros dengan SuperKaramba 1. 


70  InroLINUX MEI 2004 


Dalam produk ini dapat ditemui 
perpaduan harmonis antara keluwesan dan 
ketangguhan kinerja Linux. Di mana antara 
kedua faktor tersebut diramu sedemikian 
menarik bagi segmen kalangan awam Linux. 
Tampaknya, variabel psikologis serta 
kemudahan melalui klik mouse menjadi 
priotitas penting. Xandros sangat memahami 
hal tersebut. 

Hingga rasanya tidak terlampau ber- 
lebihan bila MadPenguin memberi gelar 
“King of Linux Desktop" dalam sebuah 
artikelnya yang dimuat dalam http://www. 
madpenguin.org/Article81 1.html. Sedang- 


sis 
ut 2822261 


kan kabar terakhir dari eksebisi LinuxWorld, 
(New York, 20-23 Januari 2004), Xandros 
berhasil meraih Product Excellence Award 
untuk kategori “Best Front Office Solution” 
(http://www. linuxworldexpo.com/ 
linuxworldny/V40/index.cvn?ID — 10240). 

Meski dominasi pangsa pasar segmen ini 
tidak otomatis akan diraih, namun cepat atau 
lambat, secara alamiah Xandros sangat 
potensial mencapai posisi strategis. Baik dari 
kalangan pengguna non-Linux, maupun dari 
kalangan yang beralih dari distro Linux 
desktop lainnya. 

Jika ditinjau dari pola bisnis sebuah produk 
yang berbasis open source, tidak selalu unsur 
“gratis murni” memberi kesinambungan pada 
para pemainnya. Tinjau saja pengalaman Red 
Hat yang telah “go” komersial. Menurut 
hemat saya, tidak ada salahnya jika produk 
Xandros mendapat dukungan finansial dari 
khalayak pemakainya. Walaupun sarana ftp 
gratis juga tersedia, namun bukan berarti 
Anda dapat melakukan download ISO image 
secara cuma-cuma. 

Memang Anda akan merogoh kocek, 
namun hal ini menjadi sepadan jika Anda 
ingin mendapat produk Linux desktop 
berkualitas tinggi. Sedangkan jika 
digunakan sebagai solusi Linux desktop 
untuk segmen korporasi atau perkantoran, 
harga yang ditawarkan masih terbilang 
sangat kompetitif. Lebih jauh, ini berarti 
bahwa besaran aset untuk software dapat 
direduksi secara signifikan. Anda berminat 
mencoba? 

Indra K. Hartono (indrakh@the.net.id) 


Xandros dengan SuperKaramba 2. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkomunikasi dengan Aman 


Berkomunikasi dengan Aman 


Bekerja di jaringan besar berarti terjadi pengiriman data. Berhati-hatilah 
dan gunakan protokol yang aman atau data pribadi Anda menjadi 


konsumsi publik. 


erkembangan suatu teknologi 

untuk kebaikan selalu disertai 

dengan perkembangan teknologi 
tersebut untuk kejahatan. Hal tersebut 
lumrah adanya. Menolak perkembangan 
jelas tidak mungkin. Mengharapkan 
teknologi yang semata-mata untuk 
kebaikan saja juga jelas tidak mungkin. 

Komputer terhubung ke Internet dan 
data kemudian dicuri. Komputer dapat 
digunakan untuk memodifikasi gambar dan 
gambar baik-baik kemudian dimodifikasi 
untuk tujuan pencemaran nama baik. 
Komputer semakin mudah digunakan dan 
virus pun dikembangkan oleh berbagai 
kalangan. 

Bagi Anda yang setiap harinya bekerja 
mengirimkan data lewat jaringan, data 
Anda memiliki risiko untuk disadap. Anda 
membuka webmail dan kemudian 
mengisikan password. Anda login ke 
server untuk melakukan administrasi 
sederhana dan berbagai contoh lainnya. 

Cara terbaik untuk kompromi adalah 
dengan mencegah. Tentunya bukan 
mencegah perkembangan suatu teknologi 
atau mencegah penggunaan. Namun, 
usahakan untuk menggunakan sesuatu 


(@ The Ethereal Network Analyzer 
File Edit Capture Display Tools 


Ivo. .ITime (Source (Desunaton Prota 


yang saat ini terbukti aman. 

Apabila Anda selalu menggunakan 
telnet, segeralah ganti. Apabila masih 
menggunakan ftp, gunakan protokol lain. 
Kami akan tunjukkan kepada Anda betapa 
beberapa protokol sangat rentan untuk 
disadap. Dan proses penyadapan pun 
dapat dilakukan oleh siapa saja, karena 
program untuk itu telah tersedia. Bukan 
cracker saja yang bisa menyadap 
informasi yang Anda kirimkan lewat 
telnet. Asalkan bisa mengoperasikan tool 
untuk menyadap, siapa saja bisa 
melakukan penyadapan tersebut. Ini 
bukan basa basi. 


Sadap! Sadap! Sadap! 
Berikut ini kita akan melihat betapa 
penyadapan informasi sangatlah mudah 
dilakukan. Untuk mengujinya, jalankanlah 
telnet server di komputer Anda. Telnet 
adalah protokol yang sangat rentan, 
karena semua informasi ditransmisikan 
dalam bentuk clear text. 

Untuk melakukan penyadapan, kita 
akan menggunakan program Ethereal, 
yang dapat di-download di http://www. 
ethereal.com. Namun, cobalah cek terlebih 


all (@ The Ethereal Network Analyzer 
Help Elle Edit Capture Display Tools 


dahulu paket-paket distro Anda, karena 
Ethereal termasuk program yang sangat 
umum dipaketkan bersama suatu distro. 
Ethereal berbasis GUI dan sangat mudah 
digunakan. Fiturnya pun sangat lengkap. 
Jalankan telnet server. Telnet server 
umumnya dijalankan oleh inetd atau 
xinetd. Sebagai root, jalankan pula 
ethereal, dan segeralah akses menu 
Capture (Start. Sebuah dialog akan 
ditampilkan dan pastikan pada field 
interface, Anda memilih any. Klik OK 
untuk segera memulai penyadapan. 
Sebuah dialog statistik akan ditampilkan. 
Bukalah emulasi terminal dan lakukan 
koneksi ke telnet server. Anda akan 
menjumpai tampilan khas prompt login, 
dan lakukanlah otentikasi. Setelah itu, 
berikanlah beberapa perintah seperti: 


@ Is 
@ whoami 
@ logout 


@ Ethereal: Capture Options alxi 
Captua—— 
Intertase: any 

IriLimit each packetto 2 nytes 


|agi Capture packets In promiscuous made 


Capture ME 


I-juse ing buter 


: 
Ianaue 1 £ secondte) 


Display options: 


X Ethereal: Captur-IO/ x| 
Captured Frames 


Total 85 Mo00x) 
0 
Tep 95 (000) 


Ic Update list of paokets in realtime 
Iman 

Capture Timits 
Icystop capture aer 


& packet(s) capture 
& kilonytets) captured 
& second) 


Ic3Stop capture ater 


IciStop capture ater 
Name resolution 
|nyEnattle MAC name resolution 


Ic Enable network name resolution 


lou Enatile transport mame resolution 


CG teng — 


Other 0 (00x) 


Running 00:00:53 


— 


Inop@nop:“hone/DATA/NOP/hone? telnet localhost - 
Teying ::1 

Itelnet: connect to address ::1: Connection refused 

Trying 12?.0.0.1... 

(Connected to localhost. 

Escape character is “1 . 

Welcome to SuSE Linux 9.0 (i586) - Kernel 2.4.21-192-default (6). 


Ihop login: nop 
(Password: 

Kuas) ILast login: Sat Mar 20 20:38:57 from localhost 
have a ot of fun... 


| Now (famsnei 


Gasal) (npoisf Ready to load or capture 


upP 0. t0oxy | — £ 
TA 0 has openop: » uhoami 
BRP 0. (00x) Es 
OSPF 0 (00x) peran 
GRE 0. (001) 
NetBIOS 0 (00) 
IP, 0 
0 


NN 
en, 


Ga 
OsuOa LK ON kemas ee DAImooa as RA, 


aa 
030027 Komopg La Dikucar- TE 


(esetj(apniyj| Ready to load or capture 


& Opsi capture Ethereal. 


& Sesi telnet sedang di-capture Ethereal. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX MEI 2004 71 


Berkomunikasi dengan Aman 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


@ «capture 


Ethereal 


File Edit Capture Display Tools 


Io... (Time. (source (pestination. (Protocol. Jinto 


—-slX (@ capture» - Ethereal 
Help Elle Edit Capture Display Tools 
No.. Time (source (Destination. 


Jalal 
Help 
Protocol, Jinto 


TP 32788 » sunpo IACK. 
Portmap V2 DUMP Call KID 0258034981 
TP sunrpe ) 32783 
Portmap V2 DUMP Reply XID 0x68034981 


18 27.747629 197.0.0 
14 27747659 127.0.0.1 
15 27.747683 127.0.01 


TP telnet » 32785 (SI 
32785 » telnet (ACKI S: 


17 27.751002 127.0.01 127.0.0.1 TCP 


TP 32788 » sunepo LSYNI Seg-1255465758 Ack-0 Win-32767 Len-0 
TP sunrpo ) 32783 ISYN, ACKI Seg-1241052219 Ack-1265465759 Win-32767 Len-9 
1 929-1255465759 Ack-1241052220 Win-32767 Len0 


TACKI Seg-1241052220 Ack-1255486803 Win-32757 Len-0 


TCP 32788 » sunrpo IRCKI Seg-1255466903 Ack-1241052292 Vin-30767 Len-0 

TP 32788 » sunrpc IFIN, ACKI Seg-1255465803 Ack-1241052202 Win-82767 Lene0 
TP sunrpo » 32783 IFIN, ACKI Seg-1241052292 Rck-1265466804 Win-B2767 Len-9 
TP 32788 » sunrpo IACKI Seg-1255456804 Ack-1241052283 Wir-32757 Lene0 

TP 32784 » telnet ISYNI Segz1277857287 - 
TP telnet ) 32784 IRST, ROKI Seg-O fck-1277857288 Mr Lara 

TP 32785 » telnet ISYNJ Segz1274474902 Rck-0 Win-32 

IN, OKI 5eg-1276000292 fck-! “APA Mar Ta La 
691274474803 Rck-1276000233 Wiri-32767 Len 


Rokz0 in-32752 Lens0 


telnet » 32785 (ATK) Seg-1275000233 Ack-1274474830 Wir-32757 Lene0 


18 27747629 127.0.0.1 127.0.0.1 
A4 g7irarssg pop oa An oa 
15 27.747683 1 


TP 32785 » telnet ISYNJ Seg-27: TSW-1589187 TSER-O WS-0 


(gara Ga 
1 2 me Salon 


hap lot "login: monpprilr 
Manopad le 


(noer 


28 20.288170 4 


Frame 16 (35 butes on wire, 95 bytes captured) 
ELinux cooked capture 

Packet tupe: Unicast to us (0) 

Link-layer address tupe: 772 


Protocol: IP (0x0800) 
Internet Protocol, Src Addr: 127.0,01 (127.0,0.1), Dat Addr: 127,0.0.1 (127.0,0.1) 


 Telnet 
Comand: Do Suppress Go Ahead 
Cowmand: Ui11 Terminal Tupe 
Comand: Will Negotiate About Windou Size 


Hd Transmission Control Protocol, Src Port: 32785 (32785), Ist Port: telnet (23), Sea: 1274474803, Rck: 12760002983, Len: 27 


Frame 18 (35 bu 
Bi Linux cooked ca 
Packet tupet 
Link-layer 4 
Link-layer 4 


B Internet Protoo 
BB Transmission Co, 
Telnet 


e——— rey 
SNSERUNRSES 
NNDNNNNNNNN 
BIIY Ay IN YAN 
BEaRggERERA 


(booo 00 00 03 04! 
oto 45 10 00 4F' 
(0020 7g 00 00 01. ||Entire conversation (449 bytes) 


Last To at login: 5 Sat Har F4 20:38:57 ron localhostr 
of fun.. 

oerenop AON mopanap:”3 whOodamali Ir 

|2122mopgnop:” “211 :nop“nopfnop:”) #agoutr 


z 
Io talang N 20706, Temu .c01 Sa maag 
00187 TSER-1563187 
Guna GAM “Ga dp” UO NU “UBK OI SOBAT YAI -PETGOD H3BA0O, 3EA00YOGAMInOp .nop?0.OUPOP 5 
Pa Ka Se La CA Koran Adaro (la ES19L TSER-1569ISI. 


89192 TSER-1589192 


BO192 TSER-15ES192 


89243 TSER-1529203 


ae — ii  —sa, 


| 


ai es MT | 


0020 80 18 7F FF 


bodo 0018 3F C3 FP FAOS FP Pb 1G FF Fb If FP Fb 20 


aa. Oa. 


BT 


e gs 19 DAY KO NN ane“ pinvooans RA 


.5 SAAT DOT ana Mr 2 TET OOT) and ep po o e7O5 and "Ba Fe seaptures Drops: O 
ADS KONI! 


(If ssh.sxw- | @ Ethereali BH muda jean 1 


'@nop@nop 


& Hasil capture ditampilkan terstruktur. 


Amatilah layar statistik penyadapan. 
Pastilah di bagian TCP akan menunjukkan 
angka lebih besar dari nol, yang menun- 
jukkan paket yang tertangkap. 

Tutup emulasi terminal Anda dan telnet 
server boleh dinonaktifkan. Klik pula tombol 
Stop di dialog statistik Ethereal karena 
penyadapan telah selesai. Di layar utama 
Ethereal Anda, akan tampil berbagai teks 
yang menunjukkan hasil penyadapan. 

Seperti yang kita janjikan bahwa 
penyadapan dapat dilakukan dengan 
mudah, lupakanlah teks-teks dan angka- 
angka tersebut. Klik kananlah pada salah 
satu entri, dan pilihlah Follow TCP Stream. 

Sebuah window baru akan terbuka dan 
seperti melihat sejarah, Anda akan melihat 
keseluruhan sesi telnet Anda sebelumnya, 


termasuk password-nya. Jelas. Siap dicuri. 


Siap disalah gunakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
menggunakan sesuatu yang tidak aman 
sangatlah berisiko. Jangan pernah lagi 
menggunakan telnet. Kalau Anda terpaksa 
harus melakukan remote shell connection, 
gunakanlah ssh. Lakukan penyadapan 
yang sama pada ssh dan Anda hanya 
akan melihat karakter-karakter tak berarti 
ketika Anda melakukan Follow TCP 
Stream. 

Berikut ini, kita akan membahas 
beberapa tool pengganti untuk tool-tool 
yang tidak aman. Tool-tool yang akan kita 
bahas tersebut tentu saja tidak men- 
janjikan keamanan 10096, namun, untuk 
saat ini, lebih aman untuk digunakan. 


72 InroLINUX MEI 2004 


& Hasil capture sesi telnet. 


Telnet dan ssh 

Pada bagian sebelumnya, kita telah 

belajar menyadap suatu sesi telnet. 

Dengan Ethereal, penyadapan tersebut 

dapat dilakukan dengan sangat mudah. 

Telnet sendiri telah digunakan sejak awal- 

awal jaman unix. Fleksibilitasnya diakui 

memang pantas diberikan acungan 
jempol. 

Namun, Anda melihat sendiri betapa 
mudahnya melakukan penyadapan 
terhadap sesi telnet. Apabila masih 
menggunakan telnet, segeralah hentikan 
dan berpindahlah ke ssh. Apabila adminis- 
trator jaringan Anda masih menerapkan 
telnet server, segeralah meminta untuk 
mengaktifkan ssh daemon. Fungsiona- 
litasnya sama dan ssh jelas jauh lebih 
aman. Berikut ini adalah beberapa hal 
seputar penggunaan ssh: 

@ Pertama. Jangan kaget apabila pertama 
kali ssh menanyakan soal fingerprint 
RSA dan lain sebagainya. Host key 
verification seperti ini hanya dilakukan 
sekali dan selanjutnya, benar-benar 
akan menyerupai sesi telnet. 

@ Tersedia beberapa front end untuk ssh. 
Apabila Anda mengunakan KDE, 
cobalah KSSH. Tidak terlalu bagus 
memang, namun paling tidak, Anda 
tidak perlu mengingat berbagai opsi ssh 
karena sebagian opsi ssh dapat dipilih 
di KSSH. 

@ Ada dua protokol SSH. Apabila 
memiliki waktu luang, bacalah manual 
ssh, di mana Anda akan mendapatkan 


www.infolinux.web.id 


penjelasan panjang lebar mengenai 
kedua protokol ini. 

@ SSH dapat menampilkan berbagai hal 
dalam bentuk yang rinci. Berikan saja 
opsi -v, dan Anda akan menjumpai 
tampilan verbose. Semakin banyak opsi 
-v yang diberikan, semakin rinci 
informasi yang Anda peroleh. 

@ Kompresi didukung untuk memperkecil 
ukuran data yang ditransfer. Dengan 
demikian, apabila Anda melakukan 
remote shell ke Internet dan koneksinya 
cukup lambat, diharapkan dengan 
mengaktifkan kompresi, transfer data 
dapat dilakukan lebih cepat. 


Secure copy: scp 

Anda ingin meng-copy suatu file dari 
komputer lain di dalam jaringan Anda. 
Kebetulan, komputer tidak mengaktifkan 
file sharing apapun juga. FTP server juga 
tidak diaktifkan. Yang diaktifkan hanyalah 
ssh daemon. 

Dalam skenario tersebut, Anda dapat 
menggunakan scp untuk meng-copy suatu 
file dari komputer lain selama Anda 
memiliki hak atau account dan mengetahui 
lokasi filenya. Apabila Anda memiliki 
account, maka lokasi file tentu saja dapat 
dilihat ketika Anda membuka sesi ssh ke 
komputer tersebut. 

Dengan menggunakan scp, Anda dapat 
melakukan peng-copy-an baik satu file 
ataupun direktori secara rekursif. Dengan 
demikian, Anda tidak perlu repot-repot 
mengaktifkan file sharing ataupun 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkomunikasi dengan Aman 


PE UTA InESII 8 nop@nop:- - Shell - Konsole —alxl (@ capture: - Ethereal all 
Session Edit View Bookmarks Settings Help Help Elle Edit Capture Display Tools Help 
Inopenop :/hone/DATA/NOP/hone» ssh localhost - .. Hain sintmnnn 
IThe authenticity of host 'Iocalhost (::1)' can't be established. @ Contents ot TCP str 
key fingerprint is c6:72:F4:c1:98:66:6c:11:ae:89:06:cc:10:84:48:91. . £ 
you sure you uant to continue comecting « x 3.7. dp2 
rning: Permanently added 'localhost' (RSA) to the list of known hosts. x 3 Naba loan memar —-ahatiffifsshr-rsa, sah-dsslifilaes129-obi 
Kazoord: 5 Pr tart mba Danding ben NI 
nat” Yng Inigant (mari 2e 2nAnje1 2004 “(rda Tosaifat , 3 £ Ina pending 
ve a lot of f "hb (tnac-ne5Pmsc-aba-henrrtpondiBO hmac-ripant!SIdpengah.con tmac-ah3hase-wdEr GI 
“55 eh x desi ies128-cbc,3des-cbe bloufish—cbe-cast128-cbe,arcfour 
- x Tias128-cbo3des-cbo, 
Nenop: ea | Isatar. aes192-e HifiUhmae-ndShmac-hal 
Sraze0 (-36,4 tkor-Teb ernrar 
11383 lin OMA YAN MI 
Running 00:00:22 . £ 2 ja 
—— aa An aa 
x TK 3 an 
: Shan 35 aa 2 
2 Vira Pan Nara 
www ——- neon ananda an & 
HFrame 1 (96 Ieidokana080- Os t 
Bl Linux cooker Iyyinogreto ti xitnOxowdi-dhg drtMO0) itlottbp”2)TAN"c.LA3GANDIP HragGall sr Liiln G2BAveidtx Ar 
Hi Internet Pri Saka ai Aan Ini Dp Mas Adil ut dah AANG BILA hn/TNEK lee Pane 
BB Transmiesioi lo" 61/ 
Leg saint 
: Ta 
an AL Ae. “DIPGO GELI RP BNODIRESN RS IYA BP N/A: 
Now (aj Shell yna esai ve |03 Pagar Hang aka Singa GIS 119, | 
PGA, hinga 10 Jadi JK? at Ding | 
toa Hoa HN KIP AOA Pai dapa 
Moon 
ne P3 LAM ea A-anbekaneiN/ ai #EJ-INI SE PAV/IAR/2GARONCokGota" (2ler-2: 
NEjAYEL CBR Welaata am EN NOMOR XDDOS- SL ICA MNF22. 
7. AP mel -3 ErRo: 
aa 3, 
5 — 5 Bi 
C000 00an ge (Era conversaton an G281 bytes | 2 jonseric Urscoc OhexDimp CA ukk Ane 
0010 60 00 og 
Gan 00 00 G0 an 0D 00 00 G1 Up D0 00 20 an 00 00 gn 
020 G0 00 20 20 On On On UI Bo 19 00 15 Dg B8 2 53 
owo 00 00 00 00 20 02 7F F0 25 16 00 00 02 04 3 F8 
Bj sal pns Renny toioad or capture (tar ova agar og :1 and IpvG adar eg :1) and cp port e ai ee ea Flerxeaptures Drops 1 


O I00a0 KeNNN an — 


ea S0, 


2013r2004 


CE ES 


WM wudans 


ON BN oma. 


WM muoare BSI, 


200ar004 


& Sesi ssh sedang di-capture Ethereal. 


membuka sesi FTP. Selain itu, dengan 
scp, Anda dapat meng-copy file dari suatu 
komputer ataupun meng-copy-kan file ke 
suatu komputer. 

Sebagian besar opsi scp mirip dengan 
opsi program cp. Bedanya, dengan scp, 
peng-copy-an dapat dilakukan secara 
aman melewati jaringan. Sebagai bonus, 
scp pun menampilkan progress bar yang 
menarik sehingga lebih informatif karena 
pengopian melewati Internet, misalnya, 
dapat memakan waktu yang cukup lama. 

Berikut ini adalah beberapa contoh 
penggunaan scp: 


$ scp a nop@192.168.1.2:-/a copy 

D Perintah ini akan meng-copy-kan file a 
ke home directory nop di komputer 
192.168.1.2. File a tersebut akan 
dikopikan menjadi file a copy. 


$ scp a" nop@192.168.1.2:/tmp 

D Perintah ini akan meng-copy-kan file-file 
yang namanya diawali dengan karakter 
a ke direktori /tmp di komputer 
192.168.1.2. 


$ scp -r lagu nop@192.168.1.2:/tmp 

D Perintah ini akan mengopikan directory 
lagu secara rekursif ke direktori /tmp di 
komputer 192.168.1.2. 


$ scp nop@192.168.1.2:/boot/vmlinuz- 

2.4.21-192-default - / 

D Perintah ini akan meng-copy file /boot/ 
vmlinuz-2.4.21-192-default dari 


& Hasil capture sesi ssh. 


komputer 192.168.1.2 ke home 
directory user aktif. 


Berikut ini adalah beberapa hal seputar 
penggunaan scp: 

@ Tidak seperti saudara sepupunya, rcp, 
yang sama-sama melakukan kopi meng- 
copy file, scp akan meminta password 
apabila diperlukan. 

@ Scp menggunakan ssh untuk transfer 
data dan menggunakan kemampuan 
yang sama untuk menjamin keamanan 
data. 

@ Pada saat kita sedang berada di 

komputer A, kita dapat meng-copy-kan 

file dari komputer B ke komputer C. 

Jadi, pengopian di antara dua remote 

host dimungkinkan. Luar biasa sekali. 

Apa yang Anda perlukan hanyalah 

informasi /ogin dan file. 

Scp ternyata cukup memahami 

keterbatasan bandwidth. Oleh karena 

itu, Anda juga dapat membatasi 
bandwidth yang digunakan oleh scp 
dalam satuan Kbit/s. 

Sama seperti ssh, scp juga mendukung 

kompresi. Dalam peng-copy-an file, 

kompresi dapat meningkatkan 
kecepatan transfer, walaupun Anda 
akan mengorbankan waktu untuk 
melakukan kompresi/dekompresi. 


FTP dan SFTP 

Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat 
penggunaan ssh dan scp, masing-masing 
untuk remote shell dan peng-copy-an file 


www.infolinux.web.id 


antar-host. Dengan kedua tools tersebut, 
Anda dapat melakukan aksi administratif 
sekaligus melakukan transfer file. 

Bagi Anda yang sering bekerja dalam 
dunia kirim mengirim file dan terbiasa 
dengan FTP, Anda masih dapat menggu- 
nakan tool serupa, namun dalam cara yang 
lebih aman. Gunakan SFTP! Perintah- 
perintahnya mirip! 

Berikut ini adalah beberapa hal seputar 
penggunaan sftp: 

@ Sama seperti scp, sftp juga dapat 
memanfaatkan kemampuan ssh seperti 
enkripsi dan kompresi. 

Sftp memungkinkan proses batching, 
sehingga perintah dapat diberikan dalam 
suatu file batch, alih-alih mengetikkan 
berbagai perintah secara manual. Fitur 
ini sangat berguna. 


Untuk kebutuhan remote shell connect- 
jon dan file transfer, mulai saat ini, bagi 
Anda yang masih menggunakan telnet dan 
ftp, segeralah lupakan kedua tool tersebut. 
Mulailah gunakan ssh, scp, ataupun sftp. 
Pengaturan server untuk semua tool 
tersebut pun sangatlah sederhana. Anda 
hanya membutuhkan ssh daemon. 

Keamanan data adalah isu yang sangat 
penting. Jangan pernah sesekali meremeh- 
kan hal sekecil apapun dalam keamanan 
data. Karena, banyak pihak di luar sana yang 
siap untuk menyalahgunakan data yang 
didapatnya. Sesekali bertindak paraniod, 
bolehlah.& 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2004 73 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menjadikan XMMS Lebih Menarik 


Menjadikan XMMS 
Lebih Menarik 


XMMS adalah audio player terkemuka di Linux. Dengan penambahan 
berbagai p/ug-in dan visualisasi, XMMS akan tampil lebih menarik dan 


menghibur. 

engguna Linux pasti mengenal 
pb XMMS. X Multi Media System 
adalah audio player terkemuka yang 
hadir sejak awal-awal penggunaan GUI 
telah meluas dan dukungan suara di Linux 
mulai meningkat. Dengan interface dan 
shortcut yang sangat mirip dengan 
WinAMP, pengguna Windows yang 
berpindah ke Linux seperti mendapatkan 
program yang sama. Untunglah ada 
XMMS. 

Di dunia Windows, WinAMP telah 
berkembang sampai versi 5. Tak terhitung 
lagi perkembangannya sejak WinAMP 
awal-awal yang dirilis lebih dari lima tahun 
lalu. Perkembangannya meliputi berbagai 
aspek. Mulai dari fungsionalitas sampai 
interface. 

XMMS berkembang lebih lambat, 
terutama dari sisi user interface. Sejak 
beberapa tahun yang lalu, user interface- 
nya sama saja. Apabila menggunakan skin 
default, tampilannya tetap hitam sejak 
awal-awalnya. Versinya pun tidak 
berkembang dengan pesat. Walau 
untungnya, perkembangan berbagai 
pustaka lain telah memperkaya 
fungsionalitas dari XMMS itu sendiri. 

Dari sisi tampilan dan keindahan XMMS, 
sebenarnya kita bisa melakukan satu atau 
dua hal, sehingga XMMS tampil lebih 
menarik. Walau mungkin apa yang akan 
kita lakukan sudah tertinggal beberapa 
tahun dibandingkan WinAMP, yang penting 
XMMS kita menjadi lebih menarik. 


Penggunaan skin 

Sama seperti WinAMP, XMMS pun dapat 
menggunakan berbagai skin agar tampilan 
menjadi menarik. XMMS juga dapat 
menggunakan skin WinAMP beberapa 
saat yang lalu, walaupun tampilan XMMS 
Anda akan benar-benar terlihat seperti 
WinAMP. 


74  InroLINUX MEI 2004 


Dapatkan berbagai skin XMMS dari 
http://www.xmms.org, dan copy-kanlah 
skin-skin tersebut ke dalam direktori -/ 
.xmms/Skins. Selanjutnya, Anda bisa 
memilih skin dengan menekan kombinasi 
tombol Alt-S pada main window XMMS. 
Skin yang baru Anda copy-kan akan 
terdaftar dan bisa segera digunakan. 


Berbagai visualisasi 
Penggunaan berbagai visualisasi akan 
menjadikan XMMS sendiri memiliki nilai 
tambah. Sama seperti tersedianya 
visualisasi pada perangkat multimedia yang 
akan menambah harga jual perangkat 
tersebut. 

Umumnya, setiap plug-in visualisasi 
mengambil informasi dari file audio itu 
sendiri. Dengan demikian, Anda benar- 
benar memiliki visualisasi dari audio yang 
didengar. Dalam bentuk yang sederhana, 


(JKRecord 
Eile Options Help 


visualisasi akan menampilkan spektrum 
audio Anda. Dalam bentuk yang lebih 
kreatif, Anda bahkan akan menjumpai ikan- 
ikan yang berenang ataupun boneka tux 
yang sedang berdisko mengikuti irama lagu. 

Berikutnya, kita akan membahas 
beberapa visualisasi yang bisa memperkaya 
tampilan XMMS Anda. Berbagai visualisasi 
menarik bisa di-download di http:// 
www.xmms.org. Tempatkan plug-in 
tersebut ke dalam direktori /usr/lib/xmms/ 
Visualization atau direktori sesuai 
konfigurasi distro Anda. Selanjutnya, 
visualisasi bisa dipilih dengan membuka 
menu Preferences | Visualization Plugins. 
Tekanlah kombinasi tombol CTRL-P untuk 
membuka menu Preferences. Aktifkan 
visualisasi dengan mengaktifkan pilihan 
enable plug-in untuk setiap plug-in yang 
tersedia. 

Setiap visualisasi umumnya dapat 


@ Stinky - Mungkinkah 


Elle Edit View Project Generate E 


seb bPPPD 


19 am 


J0 9 Ae 
Harlaafasjanfan| o|al alejaje 


-300 -200 -1:00 100 200 300 400 5:00 6:00 


Proiectrater 44100” | fCursor:000.000000 min:sec ISnap-To Off 


PER EA 


Elxmms «| @ Stinky - 1 | IKrecorde 
BIxmus- XKJ # GDanca 


Acoa ea, 


IV nem2r2004 


& Boneka-boneka tux sedang berdisko di layar. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dikonfigurasi lebih lanjut. Walau, visualisasi 
yang datang bersama XMMS biasanya 
sangat sederhana dan tidak dapat 
dikonfigurasi lagi. Berikut ini adalah 
beberapa visualisasi yang menarik: 


Blur Scope MAX 1.3 
(mbardeen@gte.net) 

Visualisasi yang satu ini adalah hasil karya 
keroyokan berbagai pihak. Termasuk 
pembuat XMMS itu sendiri. Berbeda 
dengan Blur scope yang sederhana, versi 
MAX.-nya menawarkan berbagai 
kelebihan. 

Salah satunya adalah kemampuan 
untuk dikonfigurasi lebih lanjut. Anda 
dapat mengatur efek foreground dan 
background. Tersedia banyak efek yang 
bisa dipilih. Anda juga bisa mengatur 
bagaimana blur akan dilakukan. 
Konfigurasi warna dan preset juga bisa 
dilakukan. Cobalah untuk mengatur efek 
lighning dan efek background Ring Wave. 
Atur juga efek blur Horizontal Smoke. 

Apabila Anda adalah penggemar 
visualisasi dengan banyak efek warna dan 
efek blur, maka visualisasi yang satu ini 
pantas dicoba. 


Fine Spectrum Analyzer 1.0.0 

Berbeda dengan Spectrum Analyzer lain, 
yang satu ini menawarkan analyzer yang 
sangat halus. Sayangnya, konfigurasi lebih 
lanjut tidak diinginkan. Sesekali, cobalah 
memadamkan lampu kamar Anda sambil 
mengaktifkan visualisasi ini. Visualisasi kecil 
ini pantas dinikmati. 


Gdancer 0.4.5 (http:/lwww.figz.com) 
Yang satu ini benar-benar menarik, kreatif, 
lucu, dan luar biasa. Sambil mengikuti 
irama lagu yang dimainkan, boneka tux 
akan berdisko. Bonekanya pun bukan 
boneka biasa, melainkan boneka tux 
berkatamata secara default. 

Visualisasi ini bahkan dapat 
dikonfigurasi lebih lanjut. Salah satunya 
adalah pengubahan theme. Luar biasa, 
bukan? Untuk melakukan konfigurasi pada 
visualisasi ini, klik kananlah pada boneka 
tux yang sedang bergoyang tersebut. 

Anda bisa melakukan kloning pada 
boneka-boneka tersebut sehingga terdapat 
banyak tux berdisko di layar. Cukup pilih 


OpenGL Fishmatic 


| xmms. menar 
BIXMUS - 478. « 


CE EITTTTE 


Menjadikan XMMS Lebih Menarik 


X OpenaL Fish Fa kavoag | ttg , 


& Ikan-ikan berenang mengikuti irama lagu. 


New Dancer dari menu popup yang 
muncul. 

Pilihlah menu Dancer Config dari menu 
popup untuk mengatur Gdancer lebih 
lanjut. Di sebuah dialog yang tampil, Anda 
bisa memilih theme, mengatur frame yang 
ingin dilewati, atau mengatur agar boneka 
tux tersebut berdisko sambil berpindah 
tempat. 

Apabila Anda meminta Gdancer untuk 
berdisko sambil berpindah tempat, maka 
tux akan berjalan-jalan di layar Anda. 
Bayangkanlah apabila Anda memiliki 10 
tux yang berdisko dan berjalan-jalan di 
layar monitor Anda. 


K-Jofol Interface 0.95 (http:/lIwww. 
csse.monash.edu.aul-timfI) 

Masih ingat akan K-Jofol, salah satu audio 
player populer? Visualisasi ini akan 
menampilkan interface K-Jofol untuk Anda. 
Dengan mengaktifkannya, Anda seolah- 
olah memiliki dua interface utama untuk 
XMMS. Atau, ketika window utama 
XMMS di-minimize, Anda seolah-olah 
menggunakan K-Jofol untuk mendengarkan 
lagu. Bahkan, visualisasi ini juga dapat 
menghentikan XMMS apabila window 
utama K-Jofol ditutup. Satu lagi, cobalah 
mengaktifkan playlist dari K-Jofol. Plug-in 
ini bahkan datang dengan playlist sendiri! 


www.infolinux.web.id 


OpenGL Fishmatic Plugin 0.0.1 
Programer yang menciptakan plug-in ini 
pasti benar-benar menyukai ikan. 
Bayangkan saja, dengan mengaktifkan 
visualisasi ini, Anda akan mendapatkan 
ikan-ikan yang bergerak mengikuti irama 
lagu. Hebatnya, pergerakan ikan dibuat 
tetap alami. Anda juga bisa mengatur 
sendiri kecepatan dan jumlah ikannya. Lagi 
stress? Cobalah membuka visualisasi ini 
secara full screen. Dan nikmatilah ikan-ikan 
yang bergerak tersebut. 


What a GOOM 1.9.2 

Visualisasi GOOM bisa Anda nikmati di 
Windows Media Player, Totem Media 
Player, Kaffeine Media Player, ataupun 
berbagai player populer lain. Dan, dengan 
plug-in ini, Anda bisa menikmatinya pula di 
XMMS. Sayangnya, plug-in ini tidak dapat 
dikonfigurasi lebih lanjut. 


Berbagai visualisasi seru lainnya bisa 
Anda dapatkan di http://www.xmms.org. 
Apabila Anda bisa melakukan pemrog- 
raman dengan bahasa C, maka Anda pun 
dapat membuat plug-in sendiri. Paling tidak, 
Anda bisa memodifikasi berbagai plug-in 
yang ada terlebih dahulu, sebelum 
mencoba menciptakan plug-in sendiri.A 
Noprianto (noprianti@infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2004 75 


Tuning Kernel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Meningkatkan Kinerja Multimedia 
dengan Tuning Kernel : 


Sering pada kombinasi multitasking tertentu, kernel Linux seperti 
“kedodoran” padahal dari spesifikasi hardware masih mencukupi. Hal ini 
terutama terjadi pada pengguna rumahan yang mania multimedia. Lalu, 


bagaimana cara tuningnya? 


nda punya komputer bagus, 
Athlon 3 GHz, memori 512 MB, 
video card GeForceFX 5900, 
harddisk SCSI. Welah-welah, mestinya Anda 
bisa jadi lupa waktu (asal jangan lupa 
kerja...hehehe. “Bejibun" game, “selong- 
song” MP3, VCD Matrix Reloaded, coba- 
coba konversi MP3 ke OGG, render gambar, 
dan seabrek rencana lain udah membayang. 
Lalu ada boot Linux Anda di komputer baru. 
Tapi setelah beberapa job tadi dijalankan 
(mungkin lebih tepat disebut “bom nuklir”) 
anda berpikir “baru 5 task multimedia, kok 
udah keok, gimana nih? Saya kan maunya 
sambil render gambar, dengar MP3, plus 
compile program". Tipe orang begini (dan 
saya juga) mungkin tipe benchmarker sejati. 
Inginnya benchmark dan benchmark dan 
tidak pernah puas dengan tweaking. 
Kira-kira dengan asal usul yang sama 
plus karena sedang mulai coba-coba 
memprogram di kernel, saya mulai 
eksplorasi mengenai cara meningkatkan 
kinerja kernel. Dasar pemikirannya begini. 
Kernel adalah jantung dari sistem operasi. 
Bisa juga dikatakan sebagai pengatur utama 
interaksi pengguna dan hardware 
komputer. Kernel yang diprogram secara 
baik akan menghasilkan kinerja sistem yang 
baik pula. Jadi biarpun hardware bagusnya 
selangit, kalau kernelnya sedang-sedang, 
sistem tidak akan bekerja optimal. 
Berbicara mengenai optimasi sistem, 
sebenarnya banyak aspek yang terlibat. 
Kalau kita persempit pada aspek multime- 
dia, saya simpulkan faktor-faktor yang 
terlibat adalah waktu respons interupt, 
kecepatan kerja scheduler, dan kecepatan 
akses I/O. Faktor-faktor ini akan dijelaskan 
satu per satu. 
Hardware komputer bekerja dengan cara 
menerima instruksi berupa interrupt. Bagi 


76  InroLINUX MEI 2004 


yang pernah sedikit belajar assembly, Anda 
akan tahu bahwa interrupt ini ada banyak 
jumlahnya. Salah satunya, interupt 10h 
(hexa) berkaitan dengan manipulasi display 
ke monitor. Pada sistem operasi 
multitasking seperti Linux, pengiriman 
interrupt akan masuk ke dalam antrian 
(gueue). Ini disebabkan mungkin saja dalam 
waktu yang sama, ada permintaan interrupt 
lain (misal event keyboard pada interrupt 
16h). Antrian interrupt ini akan dikerjakan 
satu per satu berdasar urutan masuk (first 
In First Out) kecuali pada program real time. 
Jika program yang meminta akses interrupt 
tidak segera dilayani, maka program 
tersebut akan dihentikan sementara (sleep) 
dan dibangunkan lagi (wake up) jika 
interrupt telah dilayani. 

Dari paragraf di atas, terlihat ada kaitan 
antara waktu pelayanan interrupt dengan 
mekanisme scheduler. Secara umum, 
scheduler bisa dianalogikan seperti polisi lalu 
lintas yang bertugas pada perempatan jalan. 
Polisi (scheduler) akan menyetop mobil dari 
3 ruas (ruas A,B,C) dan memperbolehkan 
mobil-mobil dari 1 ruas sisa (ruas D) berjalan. 
Setelah (anggap saja) 1 menit, giliran ruas A 
diperbolehkan berjalan, dan ruas B C D 
berhenti. Demikian seterusnya. Kecerdikan 
dan kecekatan polisi (scheduler) akan 
menentukan apakah antrian mobil bisa 
segera dikosongkan dengan segera sambil 
melihat antrian baru dari segala ruas. Bisa 
saja ruas C terus menerus mendapat antrian, 
tapi ruas A B dan D cukup sepi. 

Faktor lain yang bermain adalah 
kecepatan akses I/O. I/O disini bisa 
bermacam-macam, bisa ke arah disk (floppy, 
harddisk, USB storage, CD-ROM drive, dan 
sebagainya), video card, memory, bahkan 
network card. Pada saat CPU meminta 
akses ke (misalkan) harddisk, maka perintah 


www.infolinux.web.id 


CPU akan melewati “bus” (bukan bus yang 
mampir di halte) dengan kecepatan tertentu 
menuju harddisk melewati controller EIDE 
(jika harddisk Anda IDE). Tapi jangan lupa, 
perintah akses I/O ini (lagi-lagi) melewati 
lapisan sistem operasi. Jadi selain kecepatan 
bus, seberapa cepat sistem operasi 
melayani akses I/O ini juga sangat 
berpengaruh pada kecepatan akses. 

Terlihat dari penjelasan singkat di atas, 
keterlambatan (delay atau latency) adalah 
sesuatu yang tidak terelakkan. Benar, sekali 
lagi, tidak terelakkan. Bahkan pada sistem 
yang mengklaim dirinya rea/ time sekalipun. 
Yang bisa kita lakukan adalah mereduksi 
latency ini di bawah suatu batasan 
sehingga kita mengganggap sistem sudah 
responsif. Soal kata “responsif” ini, sangat 
relatif. Sebuah server dengan CPU 200 
MHz mungkin cukup untuk mail server 
dengan 100 account, tapi tidak cukup 
untuk mengolah video sekaligus streaming 
ke Internet. Jadi tergantung kita sendiri, 
bagaimana yang kita anggap cukup. 

Sekarang pertanyaannya, “OK, sekarang 
saya mulai paham letak keterlambatan OS 
saya, lalu bagaimana cara tuning-nya?” 
Karena konteks pembicaraan kita pada OS, 
maka ada beberapa patch yang bisa 
membantu yaitu: 

1. Low latency patch buatan Andrew 

Morton. 

2. Preemptible kernel patch buatan Robert 

M Love. 

3. Variable HZ patch buatan Robert M Love. 


Untuk tiga patch di atas, Anda mem- 
butuhkan source kernel “vanilla”. Maksud 
“vanilla” di sini bukan seperti rasa es krim, 
tapi istilah untuk menyatakan source yang 
asli belum ditambah patch apapun. Penulis 
sarankan Anda memakai kernel 2.4.22 dari 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


oot@localho 
Session Edit View Settings Help 


ME Aa MAAN ep elaji 
Arrow keys navigate the menu. (Enter) selects submenus -———?. 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing XY) includes, XN? excludes, 
XM? modularizes features. Press (Esc)(Esc) to exit, (?? for Help. 
Legend: (xJ built-in ( J excluded XM module ( » module capable 


Session Edit View Settings Help 


KBES cit 


lLg) Prompt for development and/or incomplete code/drivers) 


« Help » 


v(t) 


Deo 


“jiojix| ID -x root@localhost:/usr/srcnew-kemeliinux-2.4.22 - Shell - Konsole 


Pee UE 
Arrow keys navigate the menu. (Enter) selects submenus ———?. 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing (Y? includes, (ND excludes, 
XM modularizes features. Press (Esc)KEsc) to exit, €? for Help. 
Legend: (xJ built-in CJ excluded XM) module « » module capable 


x Pa low Pele with sysctl 


(Athlon/Duron/K7) rocessor family 

Lx) Mchine Check Exception 

( » oshiba Laptop support 

(» “ell laptop support 

(2 / ev/cpu/microcode - Intel IAS2 CPU microcode support 
( » / ev/cpu/t/msr - Model-specific register support 

€ » /£ ev/epu/x/cpuid - CPU information support 

(off) igh Memory Support 

CJ M-th emulation 


Tuning Kernel 


( Exit» « Help 


Lamfom 


& Gambar 1. Code maturity level options. 


www.kernel.org. Patch nomor satu bisa 

anda ambil dari http://www.zip.com.au/ 

-akpml/linux/schedlat.htmi. Patch nomor 

dua dan tiga bisa Anda download dari http:// 

www.tech9.net/rml/linux/. Untuk kernel 

2.4.22 ambil patch sebagai berikut: 

@ http://www.zip.com.au/ — akpm/linux/ 
2.4.22-low-latency.patch.gz 

@ http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/ 
people/rmI/preempt-kernel/v2.4/ 
preempt-kernel-rmI-2.4.22-1.patch 

@ http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/ 
people/rml/variable-HZ/v2.4/ 


Sebenarnya bagaimana cara kerja tiga 
patch tadi? Berikut ringkasannya: 

Low latency patch memodifikasi kode 
kode kernel yang memakan waktu lama 
agar dalam bagian tersebut kernel OS 
selama beberapa kali membreak task dan 
memanggil scheduler sehingga kernel 
mempunyai waktu menjalankan tugas yang 
lain. Untuk ini, Andrew Morton (dan Ingo 
Molnar, maintainer sebelumnya) melengkapi 
diri dengan sistem pelacak untuk mengukur 
waktu di mana saja tepatnya kernel paling 
sibuk. Lalu secara bertahap ditambahkan 
kode-kode untuk rescheduling sambil tetap 
mempertahankan konsistensi task. 

Preemption patch melakukan modifikasi 
pada kernel sehinga scheduler bekerja secara 
lebih “rajin dan efisien”. Ini dilakukan dengan 
cara menambah kesempatan melakukan 
rescheduling jika task yang sekarang 
dikerjakan kernel bukan merupakan interupt 
handler dan tidak task tidak memegang spin 
lock (suatu jenis variabel sistem untuk 
mengamankan akses ke suatu area memory 
terhadap kemungkinan korupsi data). 


& Gambar 2. Processor type - Low latency. 


Logikanya, saat kernel mengerjakan 
interrupt, tidak boleh terjadi perpindahan ke 
task lain. Kalau ini terjadi, sistem akan 
bingung karena di satu sisi interrupt sedang 
dikerjakan, tapi karena tidak sampai selesai, 
bisa jadi ada akses ke interrupt yang sama 
sehingga saling menumpuk. 

Demikian juga saat ada program yang 
akan mencoba mengambil atau melepas 
lock. Bayangkan seperti ini. Ada dua orang A 
dan B. Mereka akan mengambil sebuah 
gembok (lock). Pada saat tangan A terjulur 
mengambil gembok, tiba tiba ada keajaiban 
alam dan waktu untuk A berhenti (sudah 
nonton Matrix kan? Bayangkan saja seperti 
Bullet Time, beres). Si B dibangunkan dan 
juga bergerak mengambil gembok. Sampai 
dengan B sukses memegang gembok, si A 
masih “mati suri”, lalu giliran si B di-”stop”. Si 
A dibangunkan dan melanjutkan “gerakan” 
mengambil gembok. Tapi apa daya, gembok 
sudah di tangan B. Dalam kamus komputer, 
keadaan seperti ini dinamakan race condition 
alias berebut. Mengambil dan melepas lock 
adalah mekanisme atomic (artinya tidak 
boleh dihentikan oleh proses lain). 

Jadi disimpulkan oleh Robert Love, 
setelah kembali dari interrupt handler atau 
lock dalam keadaan bebas, re-scheduling 
dijadwalkan kembali. Dengan demikian 
diharapkan respons sistem lebih tinggi. 

Variable HZ adalah patch untuk 
memodifikasi frekuensi dari timer pada 
kernel. Gambarannya begini, scheduler 
sistem melakukan proses preemption 
(perpindahan satu task ke task lain) saat ada 
interrupt trap dari timer hardware (ya, 
motherboard Anda mempunyai timer). Pada 
saat inisialiasi kernel, “ditanam” suatu 


www.infolinux.web.id 


handler untuk timer yang dipanggil pada 
interval tertentu. Misalkan timer diset tiap 
0.01 mikro second, makan tiap 0.01 mikro 
second scheduler akan berpindah ke task 
lain (kecuali ada keadaan seperti nomer 2). 
Mulai paham idenya? Jadi akalnya, kita 
perkecil interval ini. Kernel Linux biasanya 
mengambil suatu nilai yang “aman” untuk 
semua hardware, jadi bisa saja nilai ini terlalu 
rendah untuk PC Anda. Patch variable HZ 
mengijinkan Anda mengubah nilai ini saat 
konfigurasi kernel ke sembarang nilai. 

OK, sudah mulai penasaran? Segera 
download kernel plus patch dan ikuti 
langkah-langkah berikut: 

1. "Su" menjadi root 
2. Unpack source kernel yang baru, misal 

di /usr/src 

# cp linux-2.4.22.tar.bz2 /usr/src/ 

# cd /usr/src 

# bunzip2 linux-2.4.22.tar.bz2 && tar 

xvf linux-2.4.22.tar 


Akan tercipta direktori linux-2.4.22 di 
bawah /usr/src 

3. Kumpulkan patch di /usr/src/ 
# cp 2.4.22-low-latency.patch.gz / 
usr/src 
# cp vhz-j64-2.4.22.patch /usr/src 
# cd /usr/src && gunzip 2.4.22-low- 
latency.patch.gz 


4. Apply patch ke kernel 
# cd /usr/src/linux-2.4.22 
# patch -p1 « ../preempt-kernel-rmi- 
2.4.22-1.patch 
# patch -p1 « ../2.4.22-low- 
latency.patch 
# patch -p1 « ../vhz-j64-2.4.22.patch 


InroLINUX MEI 2004 77 


Tuning Kernel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ID -x root@localhost:/usr/srcnew-kemelfinux-2.4.22 - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


Man SENGine FBS 
Arrow keys navigate the menu. (Enter? selects submenus -———). 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing (Y» includes, (N? excludes, 
XM? modularizes features. Press (Esc?(Esc?) to exit, (? for Help. 
Eee ka built-in CJ excluded XM) module « ) module capable 


Session Edit View Settings Help 


(off) igh Memory Support 
CJ M-th emulation 

LI M'RR (Memory Type Range Register) support 
Iu Aap aa support 
xJ oca C support on uniprocessors 
Ck) “O-APIC support on uniprocessors 
CJ nsynced TSC support 


K Exit D 


€ » / ev/cpu/microcode - Intel IAS2 CPU microcode support 
€ » £ ev/epu/x/msr - Model-specific register support 
K 2» /£ ev/cpu/x/cepuid — CPU information support 


Help » 


SEtUp) 
Arrow keys navigate the menu. (Enter) selects submenus ———?. 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing (Y) includes, XN? excludes, 
XM? modularizes features. Press (Esc)(Esc) to exit, (?? for Help. 
Legend: (xJ built-in (TJ excluded XM module ( » module capable 


vte 


Deo 


(Any) CT access mode 
Ex) SA bus support 
Tx) CI device name database 


Ex) “upport for hot-pluggable devices 
“CMCIA/CardBus support --——3 
“CI Hotplug Support —-—? 


K Exit» « Help » 


Selo 


& Gambar 3. Processor type - Preemptible Kernel. 


Pastikan tidak ada kata-kata rejected 
saat patching. Jika ada, ada kemung- 
kinan source kernel atau patch yang 
anda download tidak sesuai. Cek ulang 
versi patch dan kernel yang sesuai. 

5. Mulai persiapan kompilasi kernel 
# make mrproper 
# make menuconfig 


(Penulis biasa memakai menu curses) 
atau “make config” (text based) atau 
make xconfig (X based). 

6. Pada bagian “code maturity level 
options” aktifkan “Prompt for develop- 
ment and/or incomplete code/drivers” 
(lihat Gambar-1). 

7. Pada bagian “processor type and 
features” aktifkan “Low Latency 
scheduling”, “Control low latency with 
sysctI”, “Preemptible kernel”. Sesuaikan 
juga entry “Processor family” dengan 
jenis CPU Anda. (Gambar 2 dan 3). 

8. Pada bagian “general setup”, isikan 
angka 500 pada “Timer freguncy". 
Cukup sorot bagian “Timer Freguency”, 
tekan Enter, ketik angka yang Anda 
inginkan, lalu tekan Enter lagi. Bisa juga 
dicoba nilai 1000 (Gambar 4). 

9. Pada bagian “Character Devices" 
aktifkan pilihan 'Enhanced Real Time 
Clock Support”. Anda bisa pilih sebagai 
internal kernel X “5 atau module 
XM3. Saya sarankan sebagai internal 
kernel. (Gambar 5). 

10. Pada bagian “Processor type and 
features”, non aktifkan pilihan “Symmet- 
ric Multi processing support”. (Gambar 
6) Untuk diketahui, jika Anda aktifkan 
dukungan SMP pada kernel namun 


78  InroLINUX MEI 2004 


& Gambar 4. General setup - Timer freguency. 


Anda hanya memiliki satu processor, 
maka kernel akan tidak efektif karena 
pada sistem SMP ada tambahan 
mekanisme /ocking untuk mencegah 
race condition antar-processor dalam 
mengakses suatu resource (misal 
memory) maupun sinkronisasi lock. 


Opsi-opsi lain bisa Anda sesuaikan sendiri 
misal untuk dukungan APM. Penulis sendiri 
memilih mengaktifkan opsi “Magic SysRg 
key" pada bagian “Kernel Hacking” (gambar 
7). Dengan opsi ini, akan di-enable suatu 
“tombol backdoor” yang memungkinkan kita 
melakukan aksi tertentu pada OS. Ini sangat 
berguna dalam keadaan darurat. Sebagai 
contoh untuk mendump isi register lakukan 
sebagai berikut (setelah kernel baru Anda 
buila). 

# echo ”1” » /proc/sys/kernel/sysrg 


Tekan Alt-Print Screen-P (huruf P) (note: 
coba “O” untuk shutdown). 

Setelah selesai pilih “Exit”. Pada 
pertanyaan “Do you wish to save your new 
kernel configuration” jawab “Yes”. Pada 
direktori kernel source Anda dibuat file 
.config, simpan baik-baik file ini. Sekarang 
saatnya kompilasi kernel. 

@ cd /usr/src/linux-2.4.22 

@ make dep && make bzimage 

@ make modules 

@ Sebelum Anda menginstal module, ada 
baiknya Anda back-up dulu modul- 
modul kernel Anda sekarang, apalagi jika 
versi kernel yang digunakan sama-sama 

2.4.22, caranya: 

1. Pindah ke direktori /lib/modules/ 

2. tar -f ./2.4.18-backup.tar —preserve 


www.infolinux.web.id 


-c —exclude build ./2.4.18-3/ && 
gzip ./2.4.18-backup.tar 


(Ganti argument pada opsi -f dengan 
sembarang nama file yang diingin- 
kan. Argumen terakhir pada tar 
adalah direktori yang akan di-back- 
up, jadi arahkan ke direktori « versi- 
kernel-anda». Opsi —exclude untuk 
mengabaikan direktori build karena ini 
adalah symbolic link). 


@ cd /usr/src/linux-2.4.22 && make 
modules install 

@ cp arch/i386/boot/bzimage /boot/linux- 
2.4.22-varhz 

@ cp System.map /boot/System.map- 
2.4.22-varhz 


Edit loader Anda, di sini dicontohkan 
untuk LILO tambahkan entry sebagai berikut: 
image — /boot/linux-2.4.22-varhz 

label -linux-varhz 
read-only 
root — /dev/hda2 


(Ganti /dev/hda2 dengan partisi tempat 
root file system Anda). 

Ketikkan “Iilo” untuk me-/oad entry baru. 
Sampai disini kompilasi sudah sukses. Tapi 
tunggu, sebelum kompilasi ada baiknya 
anda lakukan benchmark sehingga Anda 
yakin ada peningkatan perfomance system. 
Perlu diingat, Anda akan mengukur sesuatu 
yang satuannya menggunakan milisecond 
bahkan microsecond, jadi sangat sulit 
diukur secara kasat mata. 

Tambahkan juga baris-baris berikut di 
file /etc/rc.d/rc.local. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Session Edit View Settings Help 


BAN Enes 
Arrow keys navigate the menu. (Enter) selects submenus -———?. 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing XY) includes, XN? excludes, 
XM? modularizes features. Press (Esc)(Esc) to exit, (?? for Help. 
Legend: (xJ built-in (J1 excluded XM module « » module capable 


Session Edit View Settings Help 


Kd IC-02 tape support 

X » PMI top-level message handler 
'atchdog Cards ——? 

K » N-tSemi SCx200 GPIO Support 


X » ntel i8x0 Random Number Generator support 


£ 2 ev/nvram Aa 
Li 2» ouble Talk PC internal speech card support 


« Senang R3964 line discipline 
(4 


KBPS cit 


€ 2» MD 768/8111 Random Number Generator support 


K5 MD 76x native power management (Experimental) 


« Help » 


“jiojix| DD -x root@localhost:/usr/srcmew-kemellinux-2.4.22 - Shell - Konsole 


Gee 5 EA Ea 
Arrow keys navigate the menu. (Enter? selects submenus -——). 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing (Y» includes, (N? excludes, 
XM? modularizes features. Press (Esc?)(Esc? to exit, (? for Help. 
Legend: IxJ built-in I J excluded XM) module « ) module capable 


Tuning Kernel 


Sure 


Lag 


€ » / ev/cpu/microcode - Intel IAS2 CPU microcode support 
( » £ ev/epu/x/msr - Model-specific register support 
X 2 /£ ev/cpu/x/epuid — CPU information support 


(off) igh Memory Support 
CJ M-th emulation 


LI M'RR (Memory Type Range Register) support 
CJ ymmetric multi-processing support 

Lx) veemptible Kernel 

Ex) 'ocal APIC support on uniprocessors 


Fi O-APIC aan on Uniprocessors 


K Exit» — « Help d 


Deo 


& Gambar 5. Character devices. 


IlListing 111 

# — —begin——- 

# untuk secara otomatis mendeteksi patch 
low latency dan mengaktifkan fungsi low 
latency 

| -x Iproc/sys/kernel/lowlatency 1 && echo 
1 5 Iproc/sys/kernel/lowlatency 


Isbin/hdparm -WO -m8 -d1 -u1 -c1 -X66 / 
dev/hda 

#gunakan hdparm -t -T untuk benchmark I/ 
O hard disk 

# ——end——- 


Mungkin anda penasaran, “Buat apa 
pake hdparm?” Singkat saja, untuk 
meningkatkan performance I/O harddisk. 
Sebagai catatan, kernel Linux bisa saja 
tidak optimal dalam menggunakan harddisk 
Anda dan ini akan berakibat tidak efektifnya 
harddisk bekerja. Perintah hdparm di atas 
mengerjakan sebagai berikut: 

@ WO—untuk menon aktifkan write 
caching. Ini akan mempercepat proses 
penulisan sekaligus mencegah data 
korup. 

@ m8—untuk mengeset sector count 
menjadi 8 sector. 

@ di—untuk mengaktifkan penggunaan 
DMA. 

@ ul—untuk mengaktifkan penggunaan 
interrupt mask. 

@ ci—untuk mengaktifkan penggunaan 
EIDE 32 bit I/O. 

@ X66—untuk mengaktfkan mode Ultra 
DMA 2 pada harddisk. 


Ketik 'man hdparm' untuk mempelajari 
penggunaan hdparm lebih lanjut. Parameter 


& Gambar 6. Processor type - Unsynced TSC. 


di atas bisa saja tidak cocok untuk harddisk 
Anda, jadi Anda harus rajin berekperimen. 
Oh ya... jalankan dulu perintah “hdparm' di 
atas untuk segera mengoptimasikan 
harddisk Anda karena setelah ini Anda akan 
memasuki tahap benchmark. Tambahan 
tip: gunakan hdparm -t -T untuk benchmark 
I/O hard disk anda. Cek selalu nilai-nilai 
yang didapat dan ambil parameter yang 
memberikan nilai paling optimal. 

Untungnya untuk benchmark ini sudah 
ada paket open source yang berguna dan 
siap pakai. Salah satunya adalah Cerberus 
Suite (http://people.redhat.com/bbrock/ 
stress-kernel/stress-kernel-1. 2. 15- 
16.3.src.rpm) untuk pembebanan sistem. 
Dan untuk pengukur latency digunakan 
Amlat (http://www.zip.com.au/ - akpm/ 
linux/amlat.tar.gz). Download kedua 
package ini dan kompilasi dengan cara 
sebagai berikut: 

1. Untuk Cerberus suite, langsung lakukan 
rebuild untuk membuat paket rpm-nya: 

@ rpm —rebuild ./stress-kernel-1.2.15- 

16.3.src.rpm 

@ rpm —Uvh ./stress-kernel-1.2.15- 

16.3.1386.rpm 


2. Untuk Amlat lakukan ekstrak dan 
kompilasi sebagai berikut: 
@ cp ./amlat.tar.gz /usr/src/ 
@ cd /usr/src && tar —xvzf ./ 
amlat.tar.gz 
@ cd amlat && make 


Cerberus Suite tersedia juga dalam versi 


package binary jika Anda ingin langsung 


mencoba. Catatan lainnya, Cerberus Suite 
membutuhkan beberapa paket RPM yang 


www.infolinux.web.id 


biasanya pada kategori “devel” semisal 
binutils, glibc, kernel-source, kernel-headers, 
gcc, g# 4. Jadi jika Anda menemui pesan 
error tidak ditemukannya suatu file saat 
kompilasi Cerberus Suite, Anda perlu 
menginstal paket-paket deve/ terlebih 
dahulu. Gunakan command berikut untuk 
membantu Anda mencari paket yang sesuai. 
# rpm —filesbypkg —glp /path/ke/ 
direktori/RPM Anda | grep -I 

nama file yang diperlukan 


Nah, sebelum anda boot kernel baru, 
kita benchmark dulu sistem Anda yang 
lama. Caranya mudah, ikuti langkah berikut 
lini sekadar ide, Anda tidak harus mengikuti 
alur ini). 

1. Jalankan X Window (bisa KDE, Gnome 
atau yang lain). Matikan service-service 
yang tidak dibutuhkan semisal Apache, 
MySOL, dan seterusnya. 

2. Jalankan XMMS (atau media player lain 
yang bisa play file mp3). Lalu putar 
beberapa lagu secara /ooping. Jalankan 
juga visual plug-in semisal openGL 
visualization untuk menambah beban 
CPU. 

3. Jalankan Cerberus Suite, caranya pindah 
ke direktori /usr/bin/ctcs, lalu jalankan 
skrip hell-hound.sh. Untuk pertanyaan 
“How much extra memory (in MB) 
beyond the defaults do you want to 
reserve? "jawab dengan 'O'. Pilih “yes” 
cukup di bagian “Crash me Test”dan 
jawab “No” di bagian lain. Jawab 
pertanyaan “Proceed?” dengan "yes" 
(Gambar 8). 

4. Sambil Cerberus Suite berjalan, buka 
console lain dan jalankan realfeel2. 


InoLINUX MEI 2004 79 


Tuning Kernel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


D-x root@localhost:/usr/srcmew-kemel!linux-2.4.22 - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


Kenek 


Arrow keys navigate the menu. (Enter? selects submenus --—?. 
Highlighted letters are hotkeys. Pressing (Y» includes, (N? excludes, 
(XM) modularizes features. Press (Esc)»(Esc» to exit, (? for Help. 
Legend: (xJ built-in ( J excluded XM) module « ) module capable 


“heck for stack overflows 


1  ebug high memory support 
1 “ebug memory allocations 
J3  M-mory mapped 1/0 dehugging 
xJ M gic SysRg key 
g “pinlock debugging 


IE 
L 
L 
It 
Ir 
IE 


KARSN «bait» 


“ompile the kernel with frame pointers 


« Melp » 


Desai 


Della 


ID -x root@localhost:fusr/hinictcs - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


& Gambar 7. Kernel hacking. 


@ cd /usr/srclamlat && ./realfeel2 — 
samples 1000000 ./normal.hist 

@ Tunggu sampai selesai seluruh 
iterasi, lalu pindah ke console berisi 
task Cerberus dan tekan “Ctri-C" 


Untuk sementara simpan dahulu file ini 
dan reboot ulang Linux anda dan pilih 
kernel yang baru Anda buat. Jangan lupa 
sertakan driver-driver suara untuk nantinya 
persiapan memutar MP3 (jika Anda akan 
benchmark lagi menggunakan XMMS). 

Ok, sudah boot kernel baru? Sekarang 
jalankan langkah 1 - 4 seperti di atas, tapi 
kali ini simpan file hasil benchmark realfeel2 
dengan nama lain, misal namakan 
“Iowlat.hist". Sekarang saatnya membuat 
report dari kedua file ini sekaligus mengecek 
peningkatan perfoma Anda bisa gunakan 
script Perl berikut untuk membuat report. 


IlListing 2. Script pengolah hasil realfeel!) 


#!lusr/bin/perl 

sub find percent 

! 
my Slimit - shift ): 
my $result — 0: 
for (Si-0:(Six $n) && 
(SvalISil X - Slimit):Si4 4) 


t 
) 


Sresult — $result/$sum of freg: 
print "Percentage below and egual to 
$limit milisecond is - Sresultin”: 


) 


Sresult # - $fregISil: 


$sum of freg-0: 


80 InroLINUX MEI 2004 


& Gambar 8. Cerberus suite. 


$n-0: 

$temp — 0: 

$average-— 0: 

while (« STDIN5) 

( 
#print $ : 
$max -— 0: 
$freg mul val —- 0: 
@this array -split(Ns #/,$ , 2): 
#print “detik : $this arrayIOJ frekuensi 
: Sthis arrayI1J In", 
$sum of freg t - $this arrayI11: 
#cari nilai maximal 
if ($max « Sthis arrayIOI) 
t 

$max - $this arrayIO1: 

) 
#hitung freguency “ nilai 
Sfreg mul val($nl- $this arrayIOJ “ 
Sthis arrayI11: 
$vall$nl — $this arrayIOl: 
SfreglSnJ- $this arrayI11: 


$n4 4: 


#jumlahkan untuk mencari rata-rata 
for (Si-0:Six $n:Sit #) 
( 
$temp t- $freg mul valiSil 
) 
Saverage - $temp / $sum of freg: 
#mencari nilai standar deviasi 
$temp- 0: 
$stddev node — 0: 
for (Si-0:Six $n:Sit H) 
( 
$mean sub val - $average-Svall$il: 
$stddev node t- $mean sub val “ 


www.infolinux.web.id 


$mean sub val “ $fregISil: 


) 
Sstddev all - sgrt($stddev node/ 
$sum of freg): 


print “max value is : $maxin”: 
print “total sample is : $sum of fregin", 
print “average is : Saverageln": 


print “standart deviation : $stddev allln”: 
find percent/0.1): 

find percent/0.2): 

find percent/0.5): 

find percent/0.7): 

find percent/1): 

find percent/5): 

find percent(10): 


Gunakan editor teks semisal vi atau 
Kwrite untuk menyalin script di atas dan 
simpan ini misal dengan nama “hitung.p!”. 
Lalu jalankan masing-masing dengan input 
file hasil output realfeel2: 

# chmod a-x ./hitung.pl 

# .Ihitung.pl X .Inormal.hist » ./report- 
normal.txt 

# .Ihitung.pl « ./lowlat.hist » ./report- 
lowlat.txt 


Sebagai contoh, pada komputer penulis 
(AMD Athlon XP 1800 4, 256 MB RAM), 


hasil parsing script di atas sebagai berikut: 


(Untuk file normal hist) 


max value is : 946.5 
total sample is : 999997 
average is : 0.192800978402935 


standart deviation : 4.20864151148962 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Percentage below and egual to 0.1 
milisecond is - 0.900977702933109 
Percentage below and egual to 0.2 
milisecond is - 0.921836765510297 
Percentage below and egual to 0.5 
milisecond is - 0.948988846966541 
Percentage below and egual to 0.7 
milisecond is —- 0.962427887283662 
Percentage below and egual to 1 
milisecond is —- 0.974251922755768 
Percentage below and egual to 5 
milisecond is - 0.996058988176964 
Percentage below and egual to 10 
milisecond is - 0.998402995208986 


(Untuk file lowlat.hist) 


max value is : 16.4 
total sample is : 1000000 
average is : 0.0343402 


standart deviation : 0.18507212287095 
Percentage below and egual to 0.1 
milisecond is - 0.940067 

Percentage below and egual to 0.2 
milisecond is - 0.954387 

Percentage below and egual to 0.5 


milisecond is - 0.985009 
Percentage below and egual to 0.7 
milisecond is - 0.989392 
Percentage below and egual to 1 
milisecond is - 0.995667 
Percentage below and egual to 5 
milisecond is - 0.999869 
Percentage below and egual to 10 
milisecond is - 0.999983 


Bagaimana kita membaca report ini? 
Pertama, kita lihat nilai “max value”. Terlihat 
pada kernel normal, latency maksimal adalah 
946,5 ms (milisecond). Pada kernel -- 
patch, turun menjadi 16,4 ms. Lumayan 
kan? Indikator sebenarnya terlihat pada 
average (rata-rata) dan standart deviation 
(nilai yang menyatakan besarnya perbedaan 
nilai-nilai sampel terhadap nilai rata-rata). 
Pada kernel normal, rata-rata latency 
0.192800978402935 ms dengan standart 
deviation 4.20864151148962 ms. Pada 
kernel #- patch menjadi rata-rata 
0.0343402 ms dengan standart deviation 
0.18507212287095 ms. Perhatikan baik- 


Tuning Kernel 


baik kedua nilai ini. Sistem bisa dikatakan 
semakin membaik jika nilai rata-rata latency 
mengecil, juga nilai standart deviation. 
Kenapa begitu? Katakan saja nilai rata-rata 
mengecil sampai 5096, tapi standart 
deviation malah membesar 4096. Ini artinya 
dalam saat saat tertentu, nilai latency anda 
sangat berbeda jauh ketimbang nilai rata- 
rata. Jadi yang ideal, jika didapat penurunan 
nilai rata-rata latency dan standart deviation. 
Sistem Anda membaik? Syukurlah kalau 
begitu, berarti tidak sia-sia anda mengikuti 
artikel ini. Atau sistem Anda malah mem- 
buruk? Jangan keburu kecewa atau malah 
memboikot artikel saya. Cobalah berekspe- 
rimen lagi, misal dengan nilai timer HZ yang 
lebih kecil atau lebih besar. Sebenarnya 
masih banyak teknik penurunan latency, dan 
karena ini ada kaitannya dengan optimasi 
sistem operasi maka banyak hal yang perlu 
dilakukan. Semoga ulasan pada artikel ini 
bisa membantu Anda men-tuning system 
sekaligus menambah pengetahuan akan 
mekanisme kernel Linux.A 
Mulyadi Santosa (a mulyadi@softhome.net) 


IKLAN 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi InfoLINUX Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX MEI 2004 


260 Tip Linux 

Linux adalah sistem dengan sejuta keragaman. 
Memasuki masa pubernya, di mana Linux siap 
menggeliat untuk masa depan yang lebih baik, 
telah banyak vendor yang mengimplementasi- 
kannya ke dalam berbagai distro. Banyak pihak 
yang membuat layanan berbasis Linux. Pendek 
kata, banyak produk berbasiskan Linux hadir. 
Semakin banyak pula pengguna Linux dari hari 
ke hari. Semakin banyak hal menarik yang bisa 
kita pelajari dan manfaatkan. 

Di edisi depan, kami akan menyajikan kepada 
Anda berbagai tip Linux dari berbagai sisi, mulai 
dari tip khusus distro sampai tip umum untuk 
bekerja dengan file sistem, proses, administrasi, 
kernel, dan lain sebagainya. Tips kami sajikan 
mulai dari pemula, menengah sampai mahir. 
Mulai dari pengguna, administrator sampai 
developer. Nantikan di edisi depan! 


Task scheduler Linux 

Linux adalah sistem yang dapat diandalkan 
untuk melayani terus menerus selama berbulan- 
bulan. Sistem Linux jarang harus di-restart setiap 
beberapa hari. Umumnya, berdasarkan 
pengalaman, restart hanya dibutuhkan setiap 
beberapa bulan sekali. Selama bulanan, 
downtime bisa ditekan sampai seminimal 
mungkin. Luar biasa, bukan? 


www.infolinux.web.id 


Dalam keseharian kita sebagai pengguna, 
administrator ataupun developer, terkadang ada 
tugas tertentu yang ingin kita kerjakan setiap 
waktu tertentu. Mulai dari membakar CD setiap 
selesai jam kantor, melakukan back-up setiap 
tengah malam, melakukan update setiap subuh, 
dan sebagainya. Tentunya, tidak mungkin bagi 
kita untuk melakukannya secara manual. 

Di edisi depan, kita akan melihat bagaimana 
caranya membuat Linux bekerja untuk kita 
secara otomatis. Kapanpun yang kita inginkan. 
Dengan cara yang mudah. 


Membuat editor sendiri 

Bagi Anda yang mempelajari pemrograman 
desktop, membuat editor adalah tugas yang 
cukup menyenangkan. Dengan membuat editor, 
kita belajar banyak hal tentang pembuatan user 
interface, penanganan berbagai hal yang 
berhubungan dengan fungsi editor seperti 
penanganan c/ipboard dan isi memo, pembuatan 
menu, dan hal-hal lainnya. Di edisi depan, kami 
akan mengulas teknik-teknik pembuatan editor 
berbasis GUI. Pembahasan akan dilakukan mulai 
dari pembuatan interface, penggunaan dialog 
sampai tugas-tugas advanced seperti melakukan 
word count, character count, dan line count. 
Nantikan di edisi depan! 


» 
o 
2) 


Number of characters : 5292 
Number of words : 307 


Number of lines : 211 


HID NEW- 


ID EXIT- 


ID WORDCOUNT-107 


kal 


